
Tema 2 


Buku Tematik Terpadu Kurikulum 2013 


Buku Guru SD/MI 
Kelas V 






































Hak Cipta © 2017 pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 
Dilindungi Undang-Undang 

Disklaimer: Buku ini merupakan buku guru yang dipersiapkan Pemerintah dalam rangka implementasi 
Kurikulum 2013. Buku guru ini disusun dan ditelaah oleh berbagai pihak di bawah koordinasi Kementerian 
Pendidikan dan Kebudayaan, dan dipergunakan dalam tahap awal penerapan Kurikulum 2013. Buku ini 
merupakan “dokumen hidup” yang senantiasa diperbaiki, diperbarui, dan dimutakhirkan sesuai dengan 
dinamika kebutuhan dan perubahan zaman. Masukan dari berbagai kalangan yang dialamatkan kepada 
penulis dan laman http://buku.kemdikbud.go.id atau melalui email buku@kemdikbud.go.id diharapkan dapat 
meningkatkan kualitas buku ini. 

Katalog Dalam Terbitan (KDT) 

Indonesia. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. 

Udara bersih bagi kesehatan: buku guru/ Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.- Edisi Revisi 
Jakarta : Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2017. 
viii, 136 hlm.: ilus.; 29,7 cm. (Tema ; 2) 

TematikTerpadu Kurikulum 2013 

UntukSD/MIKelasY 

ISBN 978-602-427-207-4 

I. TematikTerpadu - Studi dan Pengajaran I. Judul 

II. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 

372.1 


Penulis 

Penelaah 


: Heny Kusumawati 

: Widia Pekerti, Rita Milyartini, Miftahul Khairiyah, Masrukan, Rahmat, Mulyana,Sri 
Sulistyorini, Eilia Prima Artharina, Daru Wahyuni, Eddy Budiono, Mu'arifin 


Pe-review Guru : Eatmi Septi Sari 

Penyelia Penerbitan : Pusat Kurikulum dan Perbukuan, Balitbang, Kemendikbud. 


Cetakan Ke-1,2014 (ISBN 978-602-282-512-8) 
Cetakan Ke-2, 2017 (Edisi Revisi) 

Disusun dengan huruf Baar Metanoia, 12 pt. 


I 



Kata Pengantar 


Kurikulum 2013 dirancang untuk mengembangkan kompetensi siswa dalam ranah 
pengetahuan, keterampilan, dan sikap secara utuh. Proses pencapaiannya dilaksanakan 
dengan memadukan ketiga ranah tersebut melalui pendekatan pembelajaran tematik terpadu. 

Untuk mendukung ketercapaian tujuan kurikulum, maka diperlukan buku tematik berbasis 
aktiyitas yang mendorong peserta didik untuk mencapai standar yang telah ditentukan. 

Buku tematik terpadu ini menjabarkan proses pembelajaran yang akan membantu siswa 
mencapai setiap kompetensi yang diharapkan melalui pembelajaran aktif, kreatif, menantang, 
dan bermakna serta mendorong mereka untuk berpikir kritis berlandaskan kepada nilai-nilai 
luhur. 

Peran guru sangat penting untuk meningkatkan dan menyesuaikan daya serap siswa 
dengan ketersediaan kegiatan pada buku ini. Guru dapat mengembangkan dan memperkaya 
pengalaman belajar siswa dengan daya kreasi dalam bentuk kegiatan-kegiatan lain yang 
relevan dan disesuaikan dengan potensi siswa di sekolah masing-masing. 

Buku ini merupakan penyempumaan dari edisi terdahulu. Buku ini bersifat terbuka dan tems 
dilakukan perbaikan dan penyempumaan di masa mendatang. Untuk itu, kami mengundang 
para pembaca memberikan sumbang saran, kritikan, dan masukan yang membangun untuk 
perbaikan dan penyempumaan pada edisi berikutnya. 

Kami mengucapkan terima kasih atas kontribusi dari semua pihak dalam penyempumaan 
buku ini. Semoga kita dapat memberikan yang terbaik bagi kemajuan dunia pendidikan 
dalam rangka mempersiapkan generasi Indonesia yang lebih berkualitas. 


Penulis 


III 


Tema 2 : Udara Bersih bagi' Kesehatan 










Tentang Buku Guru 

Pembelajaran Tematik Terpadu Kelas V 


Buku ini disusun agar guru mendapat gambaran yang jelas dan rinci dalam 

melaksanakan kegiatan pembelajaran. Adapun buku ini berisi sebagai berikut. 

1. Jaringan tema yang memberi gambaran kepada guru tentang suatu tema 
yang melingkupi beberapa kompetensi dasar (KD). 

2. Kegiatan pembelajaran tematik terpadu untuk menggambarkan kegiatan 
pembelajaran yang menyatu dan mengalir. 

3. Pengalaman belajar yang bermakna untuk membangun sikap dan perilaku 
positif, penguasaan konsep, keterampilan berpikir saintifik, berpikir tingkat 
tinggi, kemampuan menyelesaikan masalah, inkuiri, kreativitas, dan pribadi 
reflektif. 

4. Berbagai teknik penilaian peserta didik. 

5. Kegiatan interaksi guru dan orang tua yang memberikan kesempatan kepada 
orang tua untuk ikut berpartisipasi aktif melalui kegiatan belajar peserta 
didik di rumah. 

6. Petunjuk penggunaan buku peserta didik. 

Kegiatan pembelajarandibuku inididesain untukmengembangkan kompetensi 

(sikap, pengetahuan, dan keterampilan) peserta didik melalui aktivitas yang 

bervariasi sebagai berikut. 

1. Membuka pelajaran yang menarik perhatian peserta didik seperti 
membacakan cerita, bertanya jawab, bernyanyi, permainan, demonstrasi, 
memberikan masalah, dan sebagainya. 

2. Menginformasikan tujuan pembelajaran sehingga peserta didik dapat 
mengorganisasi informasi yang disampaikan (apa yang dilihat, didengar, 
dirasakan, dan dikerjakan). 

3. Memantik pengetahuan peserta didik yang diperoleh sebelumnya agar 
peserta didik bisa mengaitkan pengetahuan terdahulu dan yang akan 
dipelajari. 

4. Pemberian tugas yang bertahap guna membantu peserta didik memahami 
konsep. 

5. Penugasan yang membutuhkan keterampilan tingkat tinggi. 

6. Pemberian kesempatan untuk melatih keterampilan atau konsep yang telah 
dipelajari. 

7. Pemberian umpan balikyang akan menguatkan pemahaman peserta didik. 


l'v Buku Guru SD/Ml Kelas V 




Bagaimana Menggunakan Buku Guru? 


Buku Panduan Guru memiliki dua fungsi, yaitu sebagai petunjuk penggunaan 
buku peserta didik dan sebagai acuan kegiatan pembelajaran di kelas. 
Mengingat pentingnya buku ini, disarankan memperhatikan hal-hal sebagai 
berikut. 

1. Bacalah halaman demi halaman dengan teliti. 

2. Pahamilah setiap Kompetensi Dasar dan Indikator yang dikaitkan dengan 
tema. 

3. Upayakan untuk mencakup Kompetensi Inti (Kl)-l dan Kl-2 dalam semua 
kegiatan pembelajaran. Guru diharapkan melakukan penguatan untuk 
mendukung pembentukan sikap, pengetahuan, dan perilaku positib 

4. Dukunglah ketercapaian Kompetensi Inti (Kl)-l dan Kl-2 dengan kegiatan 
pembiasaan, keteladanan, dan budaya sekolah. 

5. Cocokkanlah setiap langkah kegiatan yang berhubungan dengan buku 
peserta didik sesuai dengan halaman yang dimaksud. 

6. Kembangkan ide-ide kreatif dalam memilih metode pembelajaran. Temukan 
juga kegiatan alternatif apabila kondisi yang terjadi kurang sesuai dengan 
perencanaan (misalnya, peserta didiktidak bisa mengamati tanaman di luar 
kelas pada saat hujan). 

7. Beragam strategi pembelajaran yang akan dikembangkan (misalnya 
peserta didik bermain peran, mengamati, bertanya, bercerita, bernyanyi, dan 
menggambar), selain melibatkan peserta didik secara langsung, diharapkan 
melibatkan warga sekolah dan lingkungan sekolah. 

8. Guru diharapkan mengembangkan: 

a. metode pembelajaran Aktif, Kreatif, Efektif, dan Menyenangkan (PAKEM), 

b. keterampilan bertanya yang berorientasi pada kemampuan berpikir 
tingkat tinggi, 

c. keterampilan membuka dan menutup pembelajaran, dan 

d. keterampilan mengelola kelas dan pajangan kelas. 

9. Gunakanlah media atau sumberbelajaralternatifyang tersedia di lingkungan 
sekolah. 

10. Pada semester 1 terdapat 5 tema. Setiaptema terdiri atas 3 subtema. Masing- 
masing subtema diuraikan menjadi 6 pembelajaran. Setiap pembelajaran 
diharapkan selesai dalam 1 hari. 


Tema 2 : Udara Bersih bagi' Kesehatan 


V 




l*±*±*±*±*±*±*±*±*±*±*±*±*±*±*±*±*±*±*±*±*±*±*±*±*±*±*±*i 


11. Tiga subtema yang ada direncanakan selesai dalam jangka waktu 3 minggu. 

12. Aktivitas minggu ke-4 adalah kegiatan proyek dan Literasi. Tujuan kegiatan 
ini adalah untuk meningkatkan keterampilan berpikir tingkat tinggi dan 
keterampilan membaca siswa dan rasa cinta membaca. 


Vl' Buku Guru SD/Ml Kelas V 



































Kompetensi' Inti' Kelas V 


Kompetensi' Inti' 

1. 

Menerima, menjalankan, dan menghargai ajaran agama yang 
dianutnya. 

2. 

Menunjukkan perilaku jujur, disiplin, santun, percaya diri, peduli, dan 
bertanggung jawab dalam berinteraksi dengan keluarga, teman, guru, 
dan tetangga, dan negara. 

3. 

Memahami pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, dan 
metakognitif pada tingkat dasar dengan cara mengamati, menanya, dan 
mencoba berdasarkan rasa ingin tahu tentang dirinya, makhluk ciptaan 
Tuhan dan kegiatannya, dan benda-benda yang dijumpainya di rumah, 
di sekolah, dan tempat bermain. 

4. 

Menunjukkan keterampilan berfikirdan bertindak kreatif, produktif, 
kritis, mandiri, kolaboratif, dan komunikatif. Dalam bahasa yang jelas, 
sistematis, logis dan kritis, dalam karya yang estetis, dalam gerakan 
yang mencerminkan anak sehat, dan tindakan yang mencerminkan 
perilaku anak sesuai dengan tahap perkembangannya. 


w w 

VII 


Tema 2 : Udara Bersih bagi' Kesehatan 











Oiur)ciuln daci P&ndidiKan.id 

Daftar Isi' 


Kata Pengantar. iii 

Tentang Buku Guru . iv 

Bagaimana Menggunakan Buku Guru. v 

Kompetensi Inti Kelas V. vii 

Daftarlsi. viii 

Subtema 1 

Cara Tubuh Mengolah Udara Bersih . i 

Subtema 2 

Pentingnya Udara Bersih bagi' Pernapasan . 44 

Subtema 3 

Memelihara Kesehatan Organ Pernapasan Manusia . 88 

Subtema 4 

Kegiatan Berbasis Proyekdan Literasi' . iie 

Daftar Pustaka . 123 

Profil Penulis . 124 

Profil Penelaah . 125 

Profil Editor . 135 

Profil llustrator . 136 


Buku Guru SD/Ml Kelas V 


















Subtema 1 

Cara Tubuh Mengolah Udara Bersih 


Pemetaan Kompetensi' Dasar 


PPKn ^ 

1.2 Menghargai kewajiban, 
hak, dan tanggung jawab 
sebagai warga masyarakat 
dan umat beragama dalam 
kehidupan sehari-han' 

2.2 Menunjukkan sikap 
tanggung jawab dalam 
memenuhi kewajiban 
dan hak sebagai warga 
masyarakat dalam 
kehidupan sehari-han' 

3.2 Memahami' hak, kewajiban 
dan tanggung jawab 
sebagai' warga dalam 
kehidupan sehan'-han' 

4.2 Menjalankan hak, 
kewajiban, dan tanggung 
jawab sebagai' warga 
masyarakat dalam 
kehidupan sehan'-han' 




3.3. Menganalisis peran 
ekonomi' dalam upaya 
menyejahterakan 
kehidupan masyarakat 
di' bidang sosial dan 
budaya untuk memperkuat 
kesatuan dan persatuan 
bangsa 

4.3 Menyajikan hasi'1 

analisis tentang peran 
ekonomi' dalam upaya 
menyejahterakan 
kehidupan masyarakat 
di' bidang sosial dan 
budaya untuk memperkuat 
kesatuan dan persatuan 
bangsa 



3.2 

4.2 


Bahosa Indonesia 

3.2 Mengklasi'fi'kasi' i'nformasi' 
yang didapat dan' buku ke 
dalam aspek: apa, di' mana, 
kapan, siapa, mengapa, 
dan bagaimana 

4.2 Menyajikan hasi'1 klasi'fi'kasi' 
i'nformasi' yang didapat dan' 
buku yang dikelompokkan 
dalam aspek: apa, di' 
mana, kapan, siapa, 
mengapa,dan bagaimana 
menggunakan kosakata 
baku 



SBdP 



r ^ 

IPA 


3.2. Menjelaskan organ 
pernapasan dan fungsi'nya 
pada hewan dan manusia, 
serta cara memelihara 
kesehatan organ 
pernapasan manusia 

4.2. Membuat model sederhana 
organ pernapasan manusia 



Memahami' tangga nada 


Menyanyikan lagu-lagu 
dalam berbagai' tangga 
nada dengan inngan musik 



Subtema 1: Cara Tubuh Mengolah Udara Bersih 































Matriks Pemetaan Subtema 1 (Untuk Perencanaan Penilaian) 


Muatan 

Pelajaran 

KD 

PBM 1 

PBM 2 

PBM 3 

PBM 4 

PBM 5 

PBM 6 

Bahasa 

Indonesia 

3.2 

V 

V 

V 

V 

V 

V 

4.2 

V 

V 

V 

V 

V 

V 

IPA 

3.2 

V 

V 



V 


4.2 

V 

V 



V 


IPS 

3.3 



V 

V 



4.3 



V 

V 



PPKn 

1.2 



V 

V 


V 

2.2 



V 

V 


V 

3.2 



V 

V 


V 

4.2 



V 

V 


V 

SBdP 

3.2 


V 



V 

V 

4.2 


V 



V 

V 


2 Buku Guru SD/Ml Kelas V 






















Subtema 1 

Cara Tubuh Mengolah Udara Bersih 


Ruang Lingkup Pembelajaran 


KEGIATAN PEMBELAJARAN 


KOMPETENSl YANG DIKEMBANGKAN 



Dengan membaca teks, siswa mampu 
menyebutkan informasi terkait dengan 
pertanyaan apa, di mana, kapan, dan 
siapa 

Dengan menuliskan dalam bentuk peta 
pikiran, siswa mampu mempresentasikan 
informasi dari teks bacaan terkait dengan 
pertanyaan apa, di mana, kapan, dan 
siapa 

Dengan mencermati teks bacaan yang 
disajikan, siswa mampu menemukan 
informasi tentang organ-organ 
pernapasan hewan 

Dengan berdiskusi dan mencan' informasi 
dalam kelompok, siswa mampu membuat 
bagan cara kerja organ pernapasan hewan 


Sikap: 

• Menghargai pendapat orang lain 

• Percaya din' dan bersungguh-sungguh 

Pengetahuan: 

• lnformasi' pada teks terkait dengan 
pertanyaan apa, di' mana, kapan, dan siapa 

• Organ pernapasan pada hewan dan 
fungsi'nya 

Keterampilan: 

• Menuliskan i'nformasi' pada teks terkait 
dengan pertanyaan, apa, di' mana, kapan, 
dan siapa. 

• Membuat bagan cara kerja organ 
pernapasan hewan 



Dengan menggali' i'nformasi' dan' teks 
bacaan, siswa mampu mendesknpsikan 
organ-organ pernapasan pada manusia 
Dengan membaca teks siswa mampu 
menyebutkan i'nformasi' terkait dengan 
pertanyaan apa, di' mana, kapan, dan 
siapa 

Dengan membuat bagan siswa mampu 
menjelaskan bagan cara kerja organ 
pernapasan manusia 
Dengan menyimak penjelasan dan 
mencermati' teks i'nformasi', siswa mampu 
menjelaskan ci'n'-ci'n' lagu bertangga nada 
mayor 

Dengan mengikuti' teks lagu, siswa 
mampu bermain alat musik sederhana 


Sikap: 

• Percaya din' tampi'1 di' depan kelas 

• Cermat dan teliti' 

Pengetahuan: 

• lnformasi' pada teks terkait dengan 
pertanyaan apa, di' mana, kapan, dan siapa 

• Organ pernapasan dan fungsi'nya pada 
manusia 

• Ci'n'-ci'n' lagu bertangga nada mayordan 
minor 

Keterampilan: 

• Menyajikan i'nformasi' pada teks terkait 
dengan pertanyaan apa, di' mana, kapan, 
dan siapa 

• Membuat bagan tentang organ pernapasan 
manusia 

• Bermain alat musik sederhana 


Subtema 1: Cara Tubuh Mengolah Udara Bersih 


3 













Subtema 1 

Cara Tubuh Mengolah Udara Bersih 



Dengan membaca teks, siswa mampu 
menjelaskan informasi terkait dengan 
pertanyaan apa, siapa, kapan, di mana, 
dan mengapa 

Dengan menuliskan dalam bentuk peta 
pikiran, siswa mampu mempresentasikan 
informasi dan' teks bacaan terkait dengan 
pertanyaan apa, di mana, kapan, siapa, 
dan mengapa 

Dengan menyimak penjelasan guru 
dan membaca informasi, siswa dapat 
menjelaskan makna tanggung jawab 
sebagai warga masyarakat 
Dengan mengamati pelaksanaan 
pengambilan keputusan dalam pemilihan 
ketua RT, Ketua RW, atau kepala desa, 
siswa dapat melihat wujud tanggung 
jawab sebagai warga masyarakat 
Dengan kegiatan wawancara, siswa dapat 
mengidentifikasi jenis-jenis usaha dan 
kegiatan ekonomi di sekitarnya 
Dengan menggunakan hasil dan' kegiatan 
wawancara, siswa mampu membuat satu 
produk unggulan dan' daerah setempat 
yang merepresentasikan jenis-jenis 
usaha dan kegiatan ekonomi' masyarakat 
setempat 

Dengan menyimak penjelasan guru 
dan membaca i'nformasi', siswa mampu 
mengi'denti'fi'kasi' jenis-jenis usaha dan 
kegiatan ekonomi' masyarakat Indonesia 
dalam bidang: pertanian, peternakan, 
perkebunan dan kehutanan, penkanan, 
pertambangan dan penndustnan 


Sikap : 

• Dapat bekerja sama dengan kelompok 

• Bertanggung jawab sebagai' warga 
masyarakat 

Pengetahuan : 

• lnformasi' pada teks terkait dengan 
pertanyaan apa, di' mana, kapan, siapa, dan 
mengapa 

• Makna tanggung jawab sebagai' warga 
masyarakat 

• Jenis-jenis usaha dan kegiatan ekonomi' 
masyarakat Indonesia dalam bidang: 
pertanian, peternakan, perkebunan dan 
kehutanan, penkanan, pertambangan dan 
penndustnan 

Keterampilan: 

• Membuat peta pikiran untuk 
mempresentasikan i'nformasi' dan' teks 
bacaan terkait dengan pertanyaan apa, di' 
mana, kapan, siapa, dan mengapa 

• Membuat satu produk unggulan daerah 
setempat. 



Dengan membaca teks dalam buku, siswa 
dapat menjelaskan i'nformasi' terkait 
pertanyaan apa, di' mana, dan bagaimana 
Dengan menyimak penjelasan guru 
dan membaca i'nformasi', siswa mampu 
mengi'denti'fi'kasi' jenis-jenis usaha dan 
kegiatan ekonomi' masyarakat Indonesia 
dalam bidang jasa 
Dengan melakukan presentasi, 
siswa dapat menyajikan satu produk 
unggulan dan' daerah setempat yang 
merepresentasikan jenis-jenis usaha dan 
kegiatan ekonomi' masyarakat setempat 
Dengan melakukan presentasi, siswa 
dapat mencentakan hasi'1 pengamatannya 
atas pelaksanaan pengambilan keputusan 
dalam pemilihan ketua RT, ketua RW, 
atau kepala desa sebagai' wujud tanggung 
jawab sebagai' warga masyarakat 


Sikap: 

• Kreati'f membuat suatu produk 

• Percaya din' dan bersungguh-sungguh 

Pengetahuan: 

• lnformasi' pada teks terkait dengan 
pertanyaan apa, di' mana, dan bagaimana 

• Jenis-jenis usaha dan kegiatan ekonomi' 
masyarakat Indonesia dalam bidang jasa 

• Makna tanggung jawab sebagai' warga 
masyarakat 

Keterampilan: 

• Menyajikan hasi'1 karya satu produk 
unggulan dan' daerah setempat 

• Mencentakan hasi'1 pengamatan atas 
pelaksanaan pengambilan keputusan dalam 
pemilihan ketua RT, ketua RW, atau kepala 
desa 


4 


Buku Guru SD/MI Kelas V 








Subtema 1 

Cara Tubuh Mengolah Udara Bersih 



Dengan menyimak penjelasan guru 
dan membaca teks, siswa mampu 
mengidentiTikasi fungsi organ pernapasan 
pada manusia 

Dengan membuat bagan, siswa dapat 
menjelaskan fungsi organ pernapasan 
pada manusia 

Dengan melakukan praktik, siswa mampu 
memainkan alat musik sederhana 
Dengan menyimak penjelasan guru 
dan membaca teks siswa mampu 
mengidentiTikasi ciri-cin' lagu bertangga 
nada minor 


Sikap: 

• Percaya din' dan bersungguh-sungguh 
mempelajan' sesuatu 

Pengetahuan: 

• Organ pernapasan pada manusia 

• Lagu bertangga nada minor 

Keterampilan: 

• Membuat bagan fungsi' alat pernapasan 
pada manusia 

• Memainkan alat musik sederhana 



Dengan menuliskan pendapat, siswa 
mampu menggali' i'nformasi' dan' teks 
berkaitan dengan pertanyaan apa dan 
bagaimana 

Dengan menyimak penjelasan guru dan 
membaca teks, siswa mampu menjelaskan 
jenis-jenis tanggung jawab sebagai' warga 
masyarakat 

Dengan berdiskusi, siswa mampu 
mengambil keputusan bersama untuk 
membagi' tugas mencan' contoh dan 
berlatih menyanyikan lagu bertangga 
nada mayordan minor 
Dengan bercenta, siswa mampu 
melaporkan pengalaman proses 
pengambilan keputusan bersama sebagai' 
warga kelas 


Sikap: 

• Berani' mengemukakan pendapat 

• Bertanggung jawab atas din' sendin' 

Pengetahuan: 

• lnformasi' pada teks terkait dengan 
pertanyaan apa dan bagaimana. 

• Jenis-jenis tanggung jawab sebagai' warga 
masyarakat 

• Lagu-lagu bertangga nada mayordan minor 

• Alat musik sederhana 

Keterampilan: 

• Menuliskan pendapat berdasarkan teks yang 
telah dibaca 

• Berdiskusi' untuk mengambil keputusan 
bersama 

• Melaporkan pengalaman proses 
pengambilan keputusan bersama 

• Menyanyikan lagu betangga nada mayordan 
minor 

• Memainkan alat musik sederhana 


Subtema 1: Cara Tubuh Mengolah Udara Bersih 


5 








Pembelajaran 1 


Pemetaan Kompetensi' Dasar 



6 


Buku Guru SD/Ml Kelas V 














Tujuan Pembelajaran 

• Dengan membaca teks, siswa mampu menyebutkan informasi terkait 
dengan pertanyaan apa, di mana, kapan, dan siapa. 

• Dengan menuliskan dalam bentuk peta pikiran, siswa mampu 
mempresentasikan informasi dari teks bacaan terkait dengan pertanyaan 
apa, di mana, kapan, dan siapa. 

• Dengan mencermati teks bacaan yang disajikan,siswa mampu menemukan 
informasi tentang organ-organ pernapasan hewan. 

• Dengan berdiskusi dan mencari informasi dalam kelompok, siswa mampu 
membuat bagan cara kerja organ pernapasan hewan. 

Media/Alat Bantu Belajar 

Buku teks, buku bacaan tentang organ pernapasan pada hewan, lingkungan 
sekitar. 

Keg latan Pembelaja ran 

Guru membuka pelajaran dengan memperkenalkan judul tema yaitu "Udara 
Bersih bagi Kesehatan". Guru memberikan penjelasan bahwa dalam tema ini, 
siswa akan mencari informasi dan memahami lebih rinci tentang pentingnya 
udara bersih serta pernapasan pada hewan dan manusia. 

Guru meminta siswa untuk menuliskan pertanyaan-pertanyaan yang ingin 
siswa ketahui tentang pentingnya udara bersih serta pernapasan pada 
hewan dan manusia. Pertanyaan-pertanyaan tersebut lalu ditempelkan di 
dinding kelas. Siswa dapat menuliskan jawaban di bawah kertas-kertas 
tersebut sepanjang proses pembelajaran dalam tema ini. 

Kegiatan ini bertujuan untuk membiasakan siswa memiliki rasa ingin tahu 
terhadap proses pembelajarannya, dan menumbuhkan keterampilan untuk 
membuat pertanyaan dan mencari informasi untuk menjawab pertanyaan- 
pertanyaan tersebut. 


r — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — n 

I Apa yang ingin aku ketahui tentang pentingnya udara bersih serta i 

[ pernapasan hewan dan manusia : | 

I 1. 1 

1 2 . 1 

! 3 . 1 


Subtema 1: Cara Tubuh Mengolah Udara Bersih 










Langkah-Langkah Pembelajaran: 

• Siswa mengamati gambar pada buku siswa 
sebagai pembuka kegiatan pembelajaran. 

• Siswa menceritakan hasil pengamatannya. 

Guru dapat menunjuk dua atau tiga siswa 
untuk ke depan kelas dan secara bergantian 
menceritakan hasil pengamatannya. 

• Tanyakan kepada siswa pertanyaan- 
pertanyaan yang tertulis pada buku siswa: 

1. Makhluk hidup apa sajakah yang kamu 
lihat pada gambar tersebut? apakah ada 
burung? (Manusia, kambing, ayam, itik) 

2. Apa perbedaan semua makhluk hidup 
pada gambar itu?(Siswa dapat menjawab 
perbedaan dari anggota tubuh, cara 
berjalan, jenis makanan, tempat hidup, 
dan sebagainya) 

3. Apa pula persamaannya?(Siswa dapat menjawab persamaan misalnya: 
membutuhkan makanan, bernapas, tempat tinggal, dan sebagainya) 

4. Apakah semua makhluk hidup itu membutuhkan oksigen?(Ya, semua 
makhluk hidup membutuhkan oksigen) 

5. Bagaimana proses pengambilan oksigen oleh makhluk hidup? (Proses 
pengambilan oksigen oleh makhluk hidup berbeda-beda. Pada tema 
inilah kita akan mempelajarinya) 

6. Apa yang harus kita lakukan supaya ketersediaan oksigen terjaga? 
(Ketersediaan oksigen dapat terjaga bila kita melestarikan lingkungan 
dengan menanam tanaman hijau) 

7. Bagaimana tanggung jawab kita terhadap masyarakat?(Ada banyak 
bentuk tanggung jawab kita terhadap masyarakat. Salah satunya ialah 
menjaga lingkungan demi tetap tersedianya oksigen. Bentuk lain dari 
tanggung jawab itu akan dipelajari pada tema ini) 

• Gunakan pertanyaan-pertanyaan di atas untuk menstimulus rasa 
ingin tahu siswa tentang topikyang akan dipelajari. 

• Minta siswa untuk mengingat kembali hal-hal yang mereka temukan 
di lingkungan sekitar mereka, misalnya "Coba perhatikan lingkungan 
sekitar kita, hewan-hewan apa saja yang sering kalian lihat di 
lingkungan sekitar kalian?" 

Hasil yang Diharapkan: 

Sikap rasa ingin tahu siswa tentang topik pembelajaran. 



, Subtema 1 


Cara Tubuh Mengolah Udara 
Bersih 







Perhatikon gambor di atas. 

1. Apa saja makhluk hidup yang ada pada gambar di atas? 

2. Apa saja perbedaan makhluk hidup yang ada pada gambar itu? 

3. Apa pula persamaannya? 

4. Apakah semua makhluk hidup itu membutuhkan oksigen? 

5. Bagaimana proses pengambilan oksigen oleh makhluk hidup? 

6. Apa yang harus kita lakukan supaya ketersediaan oksigen terjago? 

7. Bagoimana tanggung jowob kita terhodap masyarakat dalam menjaga 
ketersedioan oksigen? 


Subtema 1: Cara Tubuh Mengolah Udara Bersih 


O 


8 Buku Guru SD/Ml Kelas V 









Langkah-Langkah Pembelajaran: 

• Siswa membaca bacaan "Dayu dan Ikan Hias". 

• Siswa diajak bertanya jawab mengenai isi 
bacaan. 

• Siswa mengamati peta pikiran (mmd map) 
pada bukusiswa,kemudian menuliskan jawab- 
an dari pertanyaan-pertanyaan pada peta 
pikiran tersebut. (Kegiatan ini merupakan 
kegiatan yang digunakan untuk mencapai KD 
3.2 dan 4.2 Bahasa Indonesia) 

• Dari peta pikiran yang telah dilengkapi itu 
guru dapat membuat kegiatan lanjutan, 
misalnya meminta siswa mendiskusikan 
jawaban setiap pertanyaan pada peta 
pikiran atau meminta beberapa siswa secara 
bergantian mempresentasikan peta pikiran 
yang telah dibuat di depan kelas. 

• Siswa membuat kesimpulan jawaban dari 
pertanyaan apa, di mana, kapan, dan siapa. 

• Jawaban dari pertanyaan apa menunjukkan 
benda, keadaan, atau perbuatan. 

• Jawaban dari pertanyaan di mana menunjuk- 
kan lokasi/tempat. 

• Jawaban dari pertanyaan kapan menunjukkan 
waktu. 

• Jawaban dari pertanyaan siapa menunjukkan 
orang/pelaku yang ditanyakan. 



Komu telah membaca bacaan "Dayu dan Ikan Hias". Perhatikan peta pikiran 
(mind map) di bawah ini, lalu jawablah pertanyaan dalam setiap kotak. 




Menurutmu, apa yang dilakukan ikan-ikan dengan selalu membuka dan 
menutup mulutnya? Tuliskan pendapatmu dalam kotak berikut. 


Ikan-ikan selalu membuka dan menutup mulutnya karena: 


V_ y 


Subtema 1: Caro Tubuh Mengolah Udara Bersih 3 


Hasil yang Diharapkan: 

• Sikap cermat dan teliti siswa pada saat membaca teks bacaan. 

• Keterampilan siswa dalam menuliskan informasi yang mereka temukan 
dalam kegiatan membaca teks bacaan 


Catatan: 

Kegiatan ini digunakan untuk memberi pemahaman kepada siswa 
mengenai KD Bahasa Indonesia (KD 3.2 dan 4.2) dan menumbuhkan sikap 
cermat dan teliti. 


Subtema 1: Cara Tubuh Mengolah Udara Bersih 9 























































Langkah-Langkah Pembelajaran: 

• Siswa mencermati kembali teks bacaan "Dayu 
dan Ikan Hias". Pada paragraf kedua bacaan 
tersebut tertulis bahwa mulut ikan-ikan itu 
terbuka dan menutup, seolah-olah ikan-ikan itu 
selalu menelan air. 

• Guru bertanya adakah siswa yang pernah 
memperhatikan kejadian mulut ikan yang selalu 
membuka dan menutup. 

• Siswa menuliskan pendapatnya mengenai 
alasan mengapa ikan selalu membuka dan 
menutup mulutnya. 

• Guru dapat meminta beberapa siswa secara 
bergantian membacakan pendapatnya. 

• Kegiatan ini untuk mengantarkan siswa mempelajari sistem pernapasan 
pada ikan dan hewan-hewan lain. 

Hasil yang Diharapkan: 

• Sikap berani menyatakan pendapat. 

• Keterampilan siswa dalam menyampaikan pendapat baik dalam bentuk 
tulisan maupun lisan. 

Langkah-Langkah Pembelajaran: 

• Siswa mencermati teks bacaan yang disajikan 
pada buku siswa tentang organ pernapasan 
hewan (cacing tanah, serangga, ikan, hewan 
amfibi, reptil, burung, dan mamalia). 

• Siswa dengan bimbingan guru menggaris- 
bawahi kosakata baru yang mereka temukan 
dalam bacaan, dan bersama-sama dalam 
diskusi kelas membahas kosakata baru tersebut 

• Sarankan kepada siswa untuk membuat 
catatan kecil untuk membantu siswa mengingat 
kembali organ-organ pernapasan pada setiap 
jenis hewan. 


Kamu telah menuliskan pendapatmu. Bacakan pendapatmu secara bergiliran 
dengan teman-temanmu. Apakah pendapat kalian sama? Adakah pendapat 
yang berbeda? Bagaimana kalian menanggapi persamaan/perbedaan itu? 
Kini, bacalah bacaan di bawah ini untuk mengetahui pendapot kalian benar 
atou salah. 



Pernapasan pada Hewan 

Seperti manusia, hewan juga bernapos untuk mengambil oksigen dan 
membuang karbon dioksida. Nomun, sistem pernapasan pado hewan berbeda 
dari manusia. Bahkan, sistem pernapasan poda hewan pun berbedo-beda 
sesuai jenisnya. Berikut sistem pernaposan podo beberopo jenis hewon. 

1. Alot don Sistem Pernaposan pado Cacing Tanah (Vermes) 

Cacing tidak mempunyai alat pernopasan khusus, cacing bernapas 
melalui permukaon kulit. Kulit cacing selalu bosah don berlendir untuk 
memudahkan penyerapan oksigen dari udara. Oleh kareno itu, cacing 
menyukai tempat lembap untuk menjaga supoyo kulit tubuhnya selalu 
basah dan berlendir. 

Di bawah permukoan kulit cacing yang tipis, terdapot pembuluh udaro. 
Soat udara masuk melalui kulit, oksigen diikat oleh darah. Poda doroh 
cacing terkandung hemoglobin sehingga mampu mengikat oksigen. 
Oksigen yang diikot oleh hemoglobin lalu diedorkan ke seluruh tubuh. Zot 
sisa pembokaron berupo karbon dioksida dan uap air dikeluorkan dori 
tubuh juga melalui permukaon kulit. 



Sistem Pemapason pada Cacing 


i 4 ' Buku Siswo SD/MI Kelas V 

1 i 


Komu telah membaca bacaon "Doyu dan Ikan Hios". Perhotikan peta pikiran 
(mind map) di bowah ini, lolu jawablah pertanyaan dolam setiop kotak. 




Menurutmu, apo yang dilokukan ikan-ikan dengan selalu membuko don 
menutup mulutnyo? Tuliskan pendapatmu dalam kotak berikut. 


Ikon-ikon selalu membuka don menutup mulutnyo korena: 


V_y 


Subtema 1: Cara Tubuh Mengolah Udara Bersih 3 


10 Buku Guru SD/Ml Kelos V 










































Hasi'1 yang Diharapkan: 

• Sikap cermat dan teliti pada saat siswa mencermati teks bacaan. 

• Pemahaman siswa tentang organ-organ pernapasan hewan. 


Langkah-Langkah Pembelajaran: 

• Secara berkelompok, siswa membuat bagan 
cara kerja organ pernapasan salah satu 
jenis hewan. (KD IPA 3.2 dan 4.2) 

• Pada kegiatan ini siswa boleh 
mempergunakan informasi yang mereka 
dapatkan dari teks bacaan yang disajikan di 
Buku Siswa. 


Hasi'1 yang Diharapkan: 

• Pemahaman siswa tentang organ-organ per- 
napasan hewan. 


Kamu telah menuliskan pendapatmu. Bacakan pendapatmu secara bergiliran 
dengan teman-temonmu. Apakoh pendopot kalian somo? Adokah pendapat 
yang berbeda? Bagaimona kalian menonggapi persamaan/perbedaan itu? 
Kini, bacaloh bacaon di bowah ini untuk mengetohui pendapat kalian benor 
otau salah. 



Pernapasan pada Hewan 

Seperti monusio, hewan juga bernapas untuk mengombil oksigen don 
membuong korbon dioksida. Namun, sistem pernapasan podo hewan berbedo 
dori manusia. Bohkon, sistem pemapasan pada hewon pun berbedo-beda 
sesuai jenisnyo. Berikut sistem pernopason pada beberopa jenis hewon. 

1. Alot dan Slstem Pemaposan pada Cacing Tanah (l/ermes) 

Cocing tidak mempunyai alat pernapasan khusus, cocing bernopas 
melolui permukaan kulit. Kulit cacing selalu basah dan berlendir untuk 
memudahkan penyerapan oksigen dari udara. Oleh karena itu, cacing 
menyukai tempat lembop untuk menjoga supayo kulit tubuhnya selolu 
bosah dan berlendir. 

Di bowoh permukoan kulit cacing yang tipis, terdapat pembuluh udora. 
Soat udoro masuk melalui kulit, oksigen diikat oleh doroh. Poda doroh 
cacing terkandung hemoglobin sehinggo mampu mengikat oksigen. 
Oksigen yong diikot oleh hemoglobin lalu diedarkon ke seluruh tubuh. Zat 
siso pembokaron berupa karbon dioksido dan uap oir dikeluarkan dari 
tubuh jugo melalui permukoon kulit. 



Sistem Pemapasan pada Cacing 


I 4 ; BukuSiswoSD/Ml KelasV 


• Keterampilan siswa dalam menyajikan dan mengolah informasi yang 
mereka miliki tentang organ-organ pernapasan hewan. 

Catatan: Kegiatan ini digunakan untuk mmeberi pemahaman kepada siswa 
tentang KD IPA (3.2 dan 4.2). 




Kerja Sama dengan Orang Tua 






Bersama orang tua di rumah, siswa membuat bagan pernapasan 
hewan. Hasil kegiatan ini lalu diperlihatkan kepada guru di sekolah untuk 
diperiksa. 



Subtema 1: Cara Tubuh Mengolah Udara Bersih 11 











KEGIATAN PENILAIAN 


PETA PIKIRAN TENTANG INEORMASl DARl TEKS BACAAN 



Bentuk Penilaian : Tes Tertulis (Peta Pikiran) 

Instrumen Penilaian : Rubrik 

KD Bahasa Indonesia 3.2 dan 4.2 


Aspek 

Baik Sekah' 

Baik 

Cukup 

Perlu Bimbingan 

4 

3 

2 

1 

Pengetahuan 

Tepat dalam 

Tepat dalam 

Tepat dalam 

Tepat dalam 

tentang 

menjawab 6 

menjawab 5 

menjawab 4 

menjawab 

memilah 

pertanyaan 

pertanyaan 

pertanyaan 

pahng banyak 3 

i'nformasi' yang 

dalam peta 

dalam peta 

dalam peta 

pertanyaan dalam 

didapat (B1 3.2) 

pikiran 

pikiran 

pikiran 

peta pikiran 


12 Buku Guru SD/Ml Kelas V 

































PETA PIKIRAN TENTANG INEORMASl DARl TEKS BACAAN 


Bagan Cara Kerja Organ Pernapasan pada Ikan 




Rahang 

Insang 


Tutup 

insang 


Bagan Cara Kerja Organ Pernapasan pada Burung 



dalam paru-paru 


1 mm 


INHALASI 

Kantong udara terisi 


EKSHALASI 
Kantong udara kosong 

paru-paru terisi 


Kantong udara 
anterior 


Udara 


Udara 


Trakea 


Kantong udara 
posterior 


Subtema 1: Cara Tubuh Mengolah Udara Bersih 13 






















laaaaaaaaaaaa^^ 


Bentuk Penilaian: Tes Tertulis dan Kinerja (Membuat Bagan Kerja Organ 
Pernapasan Hewan) 

Instrumen Penilaian: Rubrik 

KD IPA 3.2 dan 4.2 


Kntena 

Baik Sekah' 

Baik 

Cukup 

Perlu Bimbingan 

4 

3 

2 

1 

Pengetahuan 

tentang Organ 

Pernapasan 

Hewan 

Bagan dibuat 

dengan tepat 

disertai' 

penjelasan yang 

lengkap dan 

benar. 

Bagan dibuat 

dengan tepat, 

penjelasan 

kurang lengkap 

namun benar 

Bagan 

kurang tepat, 

penjelasan 

kurang lengkap 

namun benar 

Bagan tidak 

tepat, penjelasan 

kurang lengkap 

dan kurang benar 

Keterampilan 

dalam Mengolah 

lnformasi' dalam 

Bentuk Bagan 

Bagan sangat 

mudah dibaca 

dan sangat 

mudah 

dimengerti' 

Bagan mudah 

dibaca 

dan mudah 

dimengerti' 

Bagan mudah 

dibaca namun 

agak suht 

dimengerti' 

Bagan agak 

suht dibaca dan 

dimengerti' 


Sikap Kecermatan dan Kemandinan 

Diisi' dengan catatan khusus hasi'1 pengamatan terhadap sikap siswa yang sangat baik dan 
perlu pendampingan, digunakan sebagai' data dalam rekapitulasi' penilaian sikap. 


Catatan: 

Rubnk digunakan sebagai' pegangan guru dalam membenkan umpan bahk terhadap tugas 
membuat bagan sistem pernapasan hewan. Hasi'1 dan' kegiatan i'ni' tidak harus dimasukkan 
ke dalam buku nilai' (sangat tergantung pada kesiapan siswa). Tujuan utama dan' kegiatan i'ni' 
adalah sebagai' kegiatan untuk memahamkan kepada siswa tentang organ pernapasan pada 
hewan. Guru dapat mehhat keberhasilan pembelajaran tentang organ pernapasan dan' hasi'1 
keseluruhan kelas secara umum. 


14 Buku Guru SD/Ml Kelas V 














































Pembelajaran 2 


Pemetaan Kompetensi Dasar 


r \ 

IPA 


3.2. Menjelaskan organ 
pernapasan dan fungsi'nya 
pada hewan dan manusia, 
serta cara memelihara 
kesehatan organ 
pernapasan manusia 

4.2. Membuat model sederhana 
organ pernapasan manusia 



r 


Bahasa Indonesia 

3.2 iviengklasifikasi informasi 
yang didapat dan' buku ke 
dalam aspek: apa, di mana, 
kapan, siapa, mengapa, 
dan bagaimana 

4.2 Menyajikan hasil klasifikasi 
informasi yang didapat dan' 
buku yang dikelompokkan 
dalam aspek: apa, di' 
mana, kapan, siapa, 
mengapa, dan bagaimana 
menggunakan kosakata 
baku 



_ SBdP _ 

3.2 Memahami' tangga nada 

4.2 Menyanyikan lagu-lagu 
dalam berbagai' tangga 
nada dengan inngan musik 


Subtema 1: Cara Tubuh Mengolah Udara Bersih 


15 



















Tujuan Pembelajaran 

• Denganmenggali informasidan'teksbacaan.siswamampumendeskn'psikan 
organ-organ pernapasan pada manusia 

• Dengan membaca teks siswa mampu menyebutkan i'nformasi' terkait 
dengan pertanyaan apa, di mana, kapan, bagaimana, mengapa dan siapa. 

• Dengan membuat bagan siswa mampu menjelaskan bagan cara kerja 
organ pernapasan manusia. 

• Dengan menyimak penjelasan dan mencermati teks informasi, siswa mampu 
menjelaskan ciri-ciri lagu bertangga nada mayor. 

• Dengan mengikuti teks lagu, siswa mampu bermain alat musik sederhana 

Media/Alat Bantu Belajar 

Buku teks, gambar atau model organ pernapasan 

manusia, teks bacaan tentang organ pernapasan 

manusia, contoh-contoh lagu yang bertangga 

nada mayordan minor. 

Langkah-Langkah Pembelajaran: 

• Guru menjelaskan bahwa semua makhluk 
hidup bernapas, begitu juga dengan manusia. 

• Guru meminta pendapat beberapa siswa 
mengenai pernapasan pada manusia. 

Bagaimana manusia bernapas dan organ 
yang digunakan untuk bernapas. 

• Kegiatan ini merupakan apersepsi untuk 
kegiatan berikutnya, yaitu pemahaman 
materi tentang pernapasan manusia. Setelah 
siswa memahami sistem pernapasan 
manusia, siswa dapat melihat lagi apakah 
pendapatnya tepat atau tidak. 

Hasil yang Diharapkan: 

• Sikap berani menyatakan pendapat. 

• Keterampilan siswa dalam menyampaikan pendapat baik dalam bentuk 
tulisan maupun lisan. 

Langkah-Langkah Pembelajaran: 

• Siswa menggali informasi tentang organ-organ pernapasan manusia melalui 
teks bacaan yang disediakan. 

• Dengan bimbingan guru, siswa menggarisbawahi kata-kata penting dalam 
bacaan. 



16 Buku Guru SD/Ml Kelas V 























• Guru memberikan penjelasan tentang organ- 
organ pernapasan manusia dan fungsinya. 

• Siswa dengan bimbingan guru mencermati 
gambar organ-organ pernapasan manusia dan 
membaca fungsi tiap-tiap organ dengan rinci. 

• Siswa membuat catatan kecil tentang organ- 
organ pernapasan manusia dan fungsinya. 

Kegiatan ini ditujukan untuk memahamkan 

siswa tentang KD IPA 3.2 dan 4.2. 

Hasil yang Diharapkan: 

• Sikap kecermatan dan ketelitian siswa dalam 
menggali informasi dari teks bacaan dan 
penjelasan guru, mengenai organ pernapasan 
pada manusia dan fungsinya. 

Langkah-Langkah Pembelajaran: 

• Seluruh siswa dibagi menjadi beberapa 
kelompok. Tiap-tiap kelompok terdiri atas 
4-5 anak. 

• Setiap kelompok membuat pertanyaan 
dan jawaban berdasarkan teks bacaan 
"Sistem Pernapasan pada Manusia" dengan 
menggunakan kata apa, di mana, kapan, 
bagaimana, dan mengapa. 

• Setiap kelompok membacakan pertanyaan 
dan jawaban yang telah dituliskan dalam 
tabel. Kelompok lain menanggapi dengan 
memberi masukan jika ada kesalahan. 

• Kegiatan ini untuk mengukur pemahaman 
materi Bahasa Indonesia (KD 3.2 dan 4.2) 


I 4. Trakeo (batong tenggorokan) 

I Pada trakea terdapat jaringan yang disebut silia yang akan bergerak dan 
\ mendorong keluordebu-debu dan bokteri yang masuk. 

\ 5. Bronkus 

I Bronkus merupakan percabangan dari trakeo serta terdiri atas bronkus kiri 
I don bronkus kanan. 

' 6. Bronkiolus 

\ Bronkiolus merupakan percabongan dari bronkus. 

1 7. Alveolus 

I Alveolus terdopot di dalam paru-paru merupakon tempot terjodinya 
' pertukoran oksigen dan karbon dioksido. Alveolus dikeliiingi kapiier-kapiier 
\ dorah. Alveolus berbentuk seperti buah onggur. 



K«4tfirh;^ gifrit4f 
t \ 

b : Innu 

{ : 

A ■. 

r : bbnkui 
r ; 

r : 


14 Buku Siswo SD/MI Kelas V 



Kamu teloh membaca bacaan "Sistem Pernapasan pada Manusio". 

1. Dari bacaon tersebut buatlah pertanyoan menggunokan kota tanya: apa, 
di mana, kapan, mengapo, dan bagoimana. Tuliskan pertanyaon sebanyok- 
banyaknya. 

2. Dari pertanyaan tersebut, tuliskan jawabannya. 

3. Tuliskan pertanyaan dan jawabanmu dolam bentuk tabel seperti berikut. 


Kota Tanya 

Pertanyaon 

Jowaban 


1. Apa saja orgon 
pernopason pada 
manusia? 

1. Organ pernopasan pada 
manusio odalah hidung, 
faring, laring, trokea, 
bronkus, bronkiolus, dan 

alveolus 


2. 

2. 

Apa 

3. 

3. 


4. 

4. 


5. 

5. 


6. 

6. 


16 Buku Siswa SD/MI Kelas V 


• Selanjutnya, setiap kelompok membuat bagan kerja organ pernapasan 
manusia pada selembar kertas karton putih. 


Hasil yang Diharapkan: 

• Sikap kemandirian dan kerja sama siswa dalam menggali informasi terkait 
dengan pertanyaan apa, di mana, kapan, dan siapa. 

• Pengetahuan tentang organ pernapasan manusia dan keterampilan siswa 
dalam menyajikannya melalui sebuah bagan. 

• Bagan kerja ini akan dipresentasikan pada Pembelajaran 5. Jadi, setiap 
kelompokmempunyaiwaktusekitar3 hari. (Kegiatan ini untukmemahamkan 
IPA KD 3.2 dan 4.2). 


Subtema 1: Cara Tubuh Mengolah Udara Bersih 17 





















Langkah-Langkah Pembelajaran: 

• Siswa mengingat kembali tentang 

pernapasan pada manusia. Lambat cepatnya 
kita menarik napas tergantung dari aktivitas 
yang kita lakukan. Begitu pula saat menyanyi 
kita harus mengatur pernapasan. 

• Siswa menyimak penjelasan guru dan 
mencermati teks informasi tentang ciri-ciri 
lagu tangga nada diatonis mayor. 

• Siswa menyebutkan pengertian dan ciri- 
ciri lagu bertangga nada mayor. (Kegiatan 
ini digunakan untuk memahamkan siswa 
tentang lagu bertangga nada mayor dan 
minor (SBdP KD 3.2) 

• Kegiatan alternatif: Guru menyediakan buku 
teks lagu, lalu siswa diminta mengidentifikasi 
judul-judul lagu bertangga nada mayor. 

• Siswa menyanyikan lagu "Hari Merdeka" dengan 
bimbingan guru. 

• Guru meminta siswa berlatih memainkan alat 
musik melodis sederhana, misalnya pianika 
atau alat musik lain yang dapat ditemukan di 
lingkungan sekolah. 

• Siswa memainkan pianika mengikuti teks 
lagu "Hari Merdeka". 

Hasil yang Diharapkan: 

• Sikap percaya diri siswa ketika menyanyi dan 
ketika memainkan alat musik mengikuti teks 
lagu. 

• Pengetahuan siswa tentang lagu bertangga 
nada mayor. 

• Keterampilan siswa dalam menyanyikan dan 
memainkan alat musik mengikuti teks lagu 
bertangga nada mayor. 


4. Buatlah bagon kerja organ pernopasan manusia. Tuliskan pada selembar 
kertas karton. Bagan ini okan kolion presentosikan pado Pembelajaron 5. 





Saat kita beristirohat atou tidur, dalam setiap tarikan napas kita 
mengisop don mengembuskon sekitor setengoh liter udoro. Kita 
menorik napos sebonyak 15-20 kali setiap menit. 

Sebaliknya, setelah beraktivitas berot, misolnya bolopon lori, kita 
membutuhkan lebih banyakoksigen. Soat itu kita menarik napos lebih 
dolam dan lebih cepot. dalam setiap tarikan napas kito menghirup 
udaro sebanyok 3 liter atou lebih. Dalom setiap menit kita menarik 
nopos sebanyak 50 koli atou lebih. Itulah sebabnya kito terengah- 
engoh. 


Lambat cepotnyo kito menarik napos tergantung aktivitas yong sedang 
kita lakukan. Sebaliknya, kita juga dapat mengotur pernaposan sesuoi aktivitas 
yang sedong kita lakukon. Sebogai contoh saot menyonyikan logu kito horus 
mengatur pernapasan supaya nyanyion kito lebih enok didengar. 

Dalam seni musikada lagu bertangga nado diotonis mayor. Apa yang dimaksud 
tangga nada diatonis moyor? Ayo bocalah bocaan berikut. 



Tangga Nada Diatonis Mayor 


Tangga nada merupokan susunan berjenjang, misolnya do, re, mi, fa, sol, la, si, 
do. Dolam seni musik odo jenis tongga nodo diotonis. Tangga nado diotonis 
terdiri atas delapan nada. Tongga noda diotonis dibogi lagi dalam dua jenis 
tongga nado, yaitu tongga nado mayor dan tangga nada minor. 

Tanggo nado diotonis mayor memiliki intervol (jorok nado) 1 1 t 1 1 1 t. 


Subtemo 1 : Coro Tubuh Mengoloh Udaro Bersih 19 


Perhatikan contoh urutan tonggo nado diotonis mayorberikut. 


CDE FG ABC otau 1 2 3 

1 1 T 1 1 1 T do re mi 


4 5 6 7 1 

fa so lo si do 


Ciri-ciri tongga nado diotonis moyoradalah sebagai berikut. 

a. Bersifat riang gembiro. 

b. Bersemangat. 

c. Biosonya diawali dan diakhiri nodo do. Namun, tidak menutup kemungkinan 
diawali dengon nodo 5 atou 3 dan diakhiri nada 1. 



Kamu telah membaco bacaan "Tangga Nada Diotonis Moyor". 

1. Apa pengertion tanggo noda mayor? 

2. Apa ciri-ciri lagu bertangga nado mayor? 

Tuliskan jawabon pertanyaan-pertanyoon tersebut poda kolom berikut. 

/■ \ 


20 Buku Siswa SD/MI Kelas V 


Siopkan olat musik bernada, misalnya pianika. Perhatikon teks lagu di bawah 
ini. Berlatihlah memoinkan lagu ini dengon pianika. 


Hari Merdeba 

Do = Es Pencipta: H. Mutahar 

Allegro Con brio 



fnt atempo 



Subtema 1: Caro Tubuh Mengolah Udaro Bersih . 21 


18 Buku Guru SD/Ml Kelos V 

































































l!*±*±*±*J 



t***********************************J 

iMnnnnr 


KEGIATAN PENILAIAN 

Bentuk Penilaian: Tes Tertulis dan Kinerja (Membuat Bagan Kerja Organ 
Pernapasan Hewan) 

Instrumen Penilaian: Rubrik 

KD IPA 3.2 dan 4.2 


Aspek 

Baik Sekali' 

Baik 

Cukup 

Perlu Bimbingan 

4 

3 

2 

1 

Pengetahuan 

tentang Organ 

Pernapasan 

Manusla 

Bagan dibuat 

dengan tepat 

disertai' 

penjelasan yang 

lengkap dan 

benar 

Bagan dibuat 

dengan tepat, 

penjelasan 

kurang lengkap 

namun benar 

Bagan 

kurang tepat, 

penjelasan 

kurang lengkap 

namun benar 

Bagan tidak 

tepat, penjelasan 

kurang lengkap 

dan kurang benar 

Keterampilan 

dalam Mengolah 

lnformasi' dalam 

Bentuk Bagan 

Bagan sangat 

mudah dibaca 

dan sangat 

mudah 

dimengerti' 

Bagan mudah 

dibaca dan 

mudah 

dimengerti' 

Bagan mudah 

dibaca namun 

agak suht 

dimengerti' 

Bagan agak 

suht dibaca dan 

dimengerti' 


Slkap kemandinan dalam kerja sama siswa 

Diisi dengan catatan khusus hasil pengamatan terhadap sikap disiplin siswa yang sangat 
baik dan perlu pendampingan, digunakan sebagai data dalam rekapitulasi penilaian sikap 


MEMBUAT PERTANYAAN DAN JAWABAN BERDASARKAN TEKS 

Contoh pertonyoan dan jawaban 


Kata Tanya 

Pertanyaan 

Jawaban 

Apa 

1. Apa nama organ pernapasan 
manusia yang terhhat? 

2. Organ pernapasan manusia yang 
terhhat adalah hidung. 

2. 

2. 

bagaimana 

1. 

1. 

2. 

2. 

mengapa 

1. 

1. 

2. 

2. 


Subtema 1: Cara Tubuh Mengolah Udara Bersih 19 






















































































Kata Tanya 

Pertanyaan 

Jawaban 

di' mana 

1. Di' mana letak lanng? 

1. Lanng terletak di' bagian belakang 
fan'ng. 

2. 

2. 

kapan 

1. Kapan manusia membutuhkan 
oksigen? 

1. Setiap saat manusia 
membutuhkan oksigen. 

2 

2. 

siapa 

1. Siapa membutuhkan oksigen 
lebih banyak, atlet yang sedang 
bertanding atau seseorang yang 
sedang tidur? 

1. Atlet yang sedang bertanding 
membutuhkan oksigen lebih 
banyak untuk mendapatkan 
energi' dan' makanan. 

2. 

2. 


Bentuk Penilaian: Tes Tertulis 
Instrumen Penilaian: Rubrik 


KD Bahasa Indonesia 3.2 dan 4.2 


Aspek 

Baik Sekah' 

Baik 

Cukup 

Perlu Bimbingan 

4 

3 

2 

1 

Pengetahuan 

tentang 

Membuat 
Pertanyaan 
dengan 
kata Apa, Di' 
mana, Kapan, 
dan Siapa 
Berdasarkan 

Teks Bacaan 

Dapat membuat 
lebih dan' 2 
pertanyaan dan 
jawaban untuk 
setiap kata 
tanya apa, di' 
mana, kapan, 
dan siapa 
dengan benar 

Dapat membuat 

8 pertanyaan 
dan jawaban 
dengan 
sekurang- 
kurangnya 1 
pertanyaan dan 
jawaban untuk 
setiap kata 
tanya apa, di' 
mana, kapan, 
dan siapa 
dengan benar 

Dapat membuat 
lebih dan' 6 
pertanyaan dan 
jawaban dengan 
sekurang- 
kurangnya 1 
pertanyaan dan 
jawaban untuk 
setiap kata 
tanya apa, di' 
mana, kapan, 
dan siapa 
dengan benar 

Dapat membuat 
masing-masing 

1 pertanyaan 
dan jawaban 
untuk setiap 
kata tanya apa, 
di' mana, kapan, 
dan siapa 
dengan benar 


20 Buku Guru SD/Ml Kelas V 





















Keterampilan 
Menyusun 
Pertanyaan dan 
Jawaban dengan 
Runtut dan 
Kosakata Baku 

Menyusun 
pertanyaan dan 
jawaban dengan 
runtut dan 
kosakata baku 
dengan benar. 

Menyusun 
pertanyaan 
dan jawaban 
dengan runtut 
tetapi' masih ada 
kosakata tidak 
baku. 

Menyusun 
pertanyaan dan 
jawaban dengan 
kosakata baku 
tetapi' tidak 
runtut. 

Menyusun 
pertanyaan 
dan jawaban 
tidak runtut 
dan dengan 
kosakata tidak 
baku. 



Slkap Cermat dan Mandin' 


Diisi' dengan catatan khusus hasi'1 pengamatan terhadap sikap cermat dan kemandinan 
siswa yang sangat baik dan perlu pendampingan ketika mengerjakan tugas, digunakan 

sebagai' data dalam rekapitulasi' penilaian sikap 


BERMAIN ALAT MUSIK SEDERHANA 

Memainkan alat musik sederhana (pianika atau alat musik lain) mengikuti' 
teks lagu "Hari Merdeka". 

Bentuk Penilaian: Kinerja 
Instrumen Penilaian: Rubrik 
KD SBdP 3.2 dan 4.2 


Aspek 

Baik Sekah' 

Baik 

Cukup 

Perlu Bimbingan 

4 

3 

2 

1 

Ketepatan Nada 

Memainkan alat 
musik sesuai' 
teks lagu tanpa 
kesalahan nada. 

Memainkan 
alat musik 
sesuai' teks 
lagu dengan 
kesalahan nada 
kurang dan' 25% 

Memainkan 
alat musik 
sesuai' teks 
lagu dengan 
kesalahan nada 
pahng banyak 
50% 

Memainkan 
alat musik 
sesuai' teks 
lagu dengan 
kesalahan nada 
lebih dan' 50% 

Sikap Saat 
Memainkan Alat 
Musik 

Sikap tubuh 
tegak, 
menghadap 
seluruh warga 
kelas sebagai' 
audiens, dan 
mata lebih 
senng mehhat 
audiens 

Sikap tubuh 
tegak, 
menghadap 
seluruh warga 
kelas sebagai' 
audiens, tetapi' 
mata selalu 
mehhat alat 
musik yang 
dimainkan 

Sikap tubuh 
tidak tenang, 
menghadap 
seluruh warga 
kelas sebagai' 
audiens, dan 
mata selalu 
mehhat alat 
musik yang 
dimainkan 

Gehsah, tidak 
menghadap 
seluruh warga 
kelas sebagai' 
audiens, dan 
mata selalu 
mehhat alat 
musik yang 
dimainkan 


Sikap Percaya Diri' 


Diisi' dengan catatan khusus hasi'1 pengamatan terhadap sikap percaya diri' siswa yang 
sangat baikdan perlu pendampingan ketika mengerjakan tugas, digunakan sebagai' data 

dalam rekapitulasi' penilaian sikap. 


Subtema 1: Cara Tubuh Mengolah Udara Bersih 21 






















Pembelajaran 3 


Pemetaan Kompetensi Dasar 


r 


1.2 


2.2 


3.2 


4.2 


PPKn 


Menghargai kewajiban, 
hak, dan tanggung jawab 
sebagai warga masyarakat 
dan umat beragama dalam 
kehidupan sehari-han' 

Menunjukkan sikap 
tanggung jawab dalam 
memenuhi kewajiban 
dan hak sebagai warga 
masyarakat dalam 
kehidupan sehari-han' 
Memahami' hak, kewajiban 
dan tanggung jawab 
sebagai' warga dalam 
kehidupan sehan'-han' 
Menjelaskan hak, 
kewajiban, dan tanggung 
jawab sebagai' warga 
masyarakat dalam 
kehidupan sehan'-han' 





3.2 


4.2 


Bahasa Indonesia 

Mengklasi'fi'kasi' i'nformasi' 
yang didapat dan' buku ke 
dalam aspek: apa, di' mana, 
kapan, siapa, mengapa, 
dan bagaimana 

Menyajikan hasi'1 klasi'fi'kasi' 
i'nformasi' yang didapat dan' 
buku yang dikelompokkan 
dalam aspek: apa, di' 
mana, kapan, siapa, 
mengapa, dan bagaimana 
menggunakan kosakata 
baku 





3.3. Menganalisis peran 
ekonomi' dalam upaya 
menyejahterakan 
kehidupan masyarakat 
di' bidang sosial dan 
budaya untuk memperkuat 
kesatuan dan persatuan 
bangsa 

4.3 Menyajikan hasi'1 

analisis tentang peran 
ekonomi' dalam upaya 
menyejahterakan 
kehidupan masyarakat 
di' bidang sosial dan 
budaya untuk memperkuat 
kesatuan dan persatuan 
bangsa 


22 Buku Guru SD/Ml Kelas V 




















Tujuan Pembelajaran 

• Dengan membaca teks, siswa mampu menjelaskan informasi terkait 
dengan pertanyaan apa, siapa, kapan, di mana, dan mengapa. 

• Dengan menuliskan dalam bentuk peta pikiran, siswa mampu 
mempresentasikan informasi dari teks bacaan terkait dengan pertanyaan 
apa, di mana, kapan, siapa, dan mengapa. 

• Dengan menyimak penjelasan guru dan membaca informasi, siswa dapat 
menjelaskan makna tanggung jawab sebagai warga masyarakat. 

• Dengan mengamati pelaksanaan pengambilan keputusan dalam pemilihan 
ketua RT, Ketua RW, atau kepala desa, siswa dapat melihat wujud tanggung 
jawab sebagai warga masyarakat. 

• Dengan kegiatan wawancara, siswa dapat mengidentifikasi jenis-jenis 
usaha dan kegiatan ekonomi di sekitarnya. 

• Dengan menggunakan hasil dari kegiatan wawancara, siswa 
mampu membuat satu produk unggulan dari daerah setempat yang 
merepresentasikan jenis-jenis usaha dan kegiatan ekonomi masyarakat 
setempat. 

• Dengan menyimak penjelasan guru dan membaca informasi, siswa 
mampu mengidentifikasi jenis-jenis usaha dan kegiatan ekonomi 
masyarakat Indonesia dalam bidang: pertanian, peternakan, perkebunan 
dan kehutanan, perikanan, pertambangan dan perindustrian 

Media/Alat Bantu Belajar 

Teks bacaan, lingkungan. 

Langkah-Langkah Pembelajaran: 

• Siswa membaca motivasi tentang hubungan 
antara ketersediaan oksigen dan tanggung 
jawab masyarakat. Guru dapat mengajak 
anak ke bawah sebuah pohon rindang. Anak 
diminta menghirup udara segar di bawah 
pohon. Guru kemudian mengajak siswa ke 
halaman tempat upacara di mana tidak ada 
pepohonan, lalu siswa disuruh menghirup 
udara. Siswa diminta menyebutkan per- 
bedaan menghirup udara di bawah pohon 
dan di halaman tanpa pohon. 

• Dari kegiatan tersebut siswa diminta mem- 
buat kesimpulan. Kesimpulan yang diharap- 
kan adalah: kita harus menjaga lingkungan 
dengan menanam banyak tumbuhan hijau 
supaya kita dapat selalu menghirup udara 
segar. Tumbuhan hijau menghasilkan oksigen 
yang kita hirup saat bernapas. 



Subtema 1: Cara Tubuh Mengolah Udara Bersih 






















• Siswa membaca teks "Hari Menanam Pohon". 

• Siswa menandai informasi-informasi penting pada teks bacaan. 

• Siswa melengkapi peta pikiran pada Buku Siswa dengan menuliskan 
jawaban pertanyaan sesuai' isi teks "Hari Menanam Pohon". 

(Kegiatan im' merupakan kegiatan yang digunakan untuk mencapai' KD 3.2 dan 

4.2 Bahasa Indonesia) 

• Dan' peta pikiran yang telah dilengkapi' itu guru dapat membuat kegiatan 
lanjutan,mi'salnya memintasiswa mendiskusikan jawabansetiappertanyaan 
pada peta pikiran atau meminta beberapa siswa secara bergantian 
mempresentasikan peta pikiran yang telah dilengkapi' di' depan kelas. 


Hasi'1 yang Diharapkan: 

• Sikap cermat dan teliti siswa pada saat membaca teks bacaan. 

• Keterampilan siswa dalam menuliskan informasi yang mereka temukan dalam 
kegiatan pengamatan. 

Catatan : Kegiatan ini digunakan untuk memahamkan kepada siswa tentang 
KD Bahasa Indonesia (KD 3.2 dan 4.2) dan menumbuhkan sikap cermat dan 


Langkah-Langkah Pembelajaran: 

• Siswa mendengarkan penjelasan guru 
bahwa menjaga lingkungan sekitar dengan 
cara menanam pohon merupakan salah 
satu tanggung jawab kita sebagai warga 
masyarakat. Semua warga masyarakat 
mempunyai tanggung jawab dalam 
menciptakan kenyamanan dan keamanan 
lingkungan tempat tinggalnya. 

• Untuk mengetahui makna tanggung jawab 
sebagai warga masyarakat, siswa membaca teks 
"Tanggung Jawab sebagai Warga Masyarakat". 

• Siswa menandai informasi-informasi penting 
pada teks bacaan. 


Kamu telah membaca bacoan "Hari Menanam Pohon". Menjaga lingkungan 
sekitar dengon cara menanom pohon merupakan salah satu tanggung jawab 
kita sebogai wargo mosyarokat. Semuo worga masyarakot mempunyai 
tanggung jawab dalam menciptakan kenyamanan don keamonan lingkungan 
tempat tinggalnya. 

Tanggung Jawob sebogai Worgo Mosyorakat 

Tonggung jawab merupakan sikap terpuji yang hendaknya dimiliki 
setiop individu. Sikap tonggung jowab mencerminkan nilai karakter setiap 
individu. Jadi karokter seseorong tecermin dalam sikop tanggung jowabnyo, 
boikterhadop diri sendiri,orong lain, mosyarakat, maupun bongso dan negora. 
Apa mokno tanggung jawab dan apa sojo jenis tonggung jawab sebogai worga 
mosyorakat? Samakoh tonggung jowob dengan hak dan kewajibon sebagai 
worga masyarokot? Orong yong bertanggung jowab dapat dikatokan sebagoi 
orang yang berkarakter. 

1. Tonggung Jawab sebagoi Warga Mosyarokat 

Tonggung jowab melekat poda diri setiap monusia di mano pun ia berodo, 
tenmasuk dalam mosyorakat. Bogaimanakoh mokna tanggung jowab 
sebagai warga masyarakot? Untuk memahomi makna tonggung jowab 
sebagai warga mosyarakot, secara urut perlu kamu pahomi pengertian 
tanggung jawab itu sendiri, pengertion masyarakot, dan boru memahomi 
makna tanggung jowab sebagoi worgo mosyorakat berikut ini. 

a. Pengertian Tonggung Jowob 

Tanggung jowob merupokan saloh sotu nilai karokter bongso yang 
dihoropkon tertanom podo setiap individu, terutama peserto didik. 
Tanggung jawab adalah sikop dan perilaku seseorang untuk melaksano- 
kan tugas dan kewajibannya,yong seharusnya dia lakukan,baikterhadap 
diri sendiri, keluorgo, mosyarakot, lingkungan (alom,sosiol, dan budoya), 
negara, moupun Tuhan Yong Moho Eso. 

Menurut Kamus Umum Bohosa Indonesia, tanggung jowab odalah 
keadaan wajib menonggung segola sesuotunya. Setiop individu 
mempunyai tonggung jawab, korena tonggung jowab bersifat kodroti 
yaitu menjadi bagion dari kehidupan monusia. Jodi, setiap individu 
mempunyai tanggung jowab. Tanggung Jowab setiop individu meliputi 
berbagoi jenis sebogoi berikut. 


Subtema 1: Cara Tubuh Mengolah Udara Bersih l 25 i 


• Berdasorkan teks "Tanggung Jawab sebagai Warga Masyarakat" siswa 
menceritakan makna tanggung jawab sebagai masyarakat. 


• Selanjutnya siswa diberi tugas mengamati jalannya pengambilan keputusan 
dalam pelaksanaan pemilihan ketua RT, ketua RW, atau kepala desa di 
daerah tempat tinggalnya. 


• Siswa mencatat jalannya pelaksanaan pengambilan keputusan dalam 
pemilihan tersebut. 


24 Buku Guru SD/Ml Kelas V 








Kegiatan ini untuk mencapai Kompetensi Dasar PPKn KD 3.2 dan 4.2. 

Hasil yang Diharapkan: 

• Sikap cermat dan teliti siswa pada saat membaca teks bacaan. 

• Keterampilan siswa dalam menuliskan informasi yang mereka temukan 
dalam kegiatan pengamatan. 

Langkah-Langkah Pembelajaran: 

• Secara berkelompok siswa melakukan wawancara 
untuk mengidentifkasi jenis-jenis usaha dan 
kegiatan ekonomi masyarakat di sekitarnya. 

• Sebelum melakukan wawancara setiap kelompok 
membuat daftar pertanyaan dengan bimbingan 
guru. Daftar pertanyaan disesuaikan dengan 
informasi yang akan diperoleh seperti tertulis 
dalam Buku Siswa. 

• Wawancara dilakukan terhadap orang-orang di 
sekitar lingkungan sekolah sebagai narasumber. 

Guru dapat membagi lokasi wawancara. 

Sebagai contoh jika ada empat kelompok, 
kelompok 1 mewawancarai orang-orang di 
lingkungan bagian utara sekolah, kelompok 2 
mewawancarai orang-orang di lingkungan bagian 
timursekolah, kelompok 3 mewawancarai orang- 
orang di lingkungan bagian selatan sekolah, 
dan kelompok 4 mewawancarai orang-orang di 
lingkungan bagian barat sekolah. 

• Setelah kegiatan wawancara, setiap 

pewawancara membacakan hasil wawancara. 

• Dari kegiatan itu seluruh siswa dapat 
menyimpulkan jenis-jenis usaha dan kegiatan 
ekonomi masyarakat di sekitar sekolah. 

• Siswa secara berkelompok membuat salah satu 
produk unggulan daerah setempat. Pilih jenis 
produk yang tidak terlalu sulit atau rumit pro- 
sesnya sehingga anak tidak mengalami kesulitan yang berarti. Selanjutnya 
siswa melakukan kegiatan seperti tertulis dalam Buku Siswa. 

• Siswa membaca teks bacaan "Jenis-Jenis Usaha Ekonomi Masyarakat" untuk 
mengetahui jenis-jenis usaha dan kegiatan ekonomi masyarakat Indonesia 
dalam bidang: pertanian, peternakan, perkebunan, kehutanan, perikanan, 
pertambangan, dan perindustrian. 

• Siswa menandai informasi-informasi penting dalam bacaan. 


Seloin jenis-jenis usoha seperti yang ada di lingkungan sekitarmu, mosih 
ada jenis usaha lain. Jenis usaho apakah itu? Bocalah bacaan berikut untuk 
mengetahui berbagai jenis usoha. 


Jenis-Jenis Usaha Ekonomi Mosyarokat 

Kondisi geografis Indonesia beragam. Ada wilayah daratan dan 
oda pula wilayah perairan. Kondisi geografis yang beragam menyebobkon 
beragam pula jenis kegiatan ekonomi masyarakat. Kerogaman ini disesuaikan 
dengan kondisi alam atou geografi suatu wilayoh. Kegiatan ekonomi tersebut 
bertujuan memenuhi kebutuhan hidup mosyarakat. Agartercipta kehidupan 
yang nyoman, setiap penduduk perlu menghorgai jenis kegiatan ekonomi 
penduduk lainnyo. 

Amotilah jenis kegiatan ekonomi di lingkungon daeroh sekitarmu! Ado 
yang bekerjo di lahan persowohan. Ada yang beternakayam peteluratau oyom 
pedaging. Ada yong berdogang di pasar. Ada yang bekerjo di sektor industri. 
Ado pula yong membudidayakon ikan di kolom. Kegioton ekonomi mosyorakat 
ini bertujuan memperoleh pendopatan. Selanjutnya, pendapatan tersebut 
digunakon untuk memenuhi kebutuhon hidup. 

Apa yang dimaksud dengon kegiaton ekonomi? Kegiaton ekonomi 
odaloh semuo kegiatan yang dilakukon monusia untuk memenuhi kebutuhon 
hidupnya. Jika dicermoti, kegiatan ekonomi dilakukan dengan memanfaatkan 
sumber dayo alom. Sebagai negara kepulauan, Indonesia dikarunio sumber 
doya alom melimpoh. Karunia ini sudah sepontasnyo kamu syukuri dengon 
memanfaatkan secara bijak. Pemanfaatan sumber doyo alam tersebut dopat 
dilihot poda berbogai bidang usaho. 

1. Agraris 

Indonesio dikenal sebogai negaro agraris. Sebutan ini disebobkan banyak 
penduduknyo bermata pencoharion sebogoi petoni. Usaho ograris meliputi 
kegioton pertanion don perkebunan. Sektor usaho ogroris terdapat di 
doerah perdesaan dan pegunungan. Berbogai jenis tanaman tumbuh subur 
don menghosilkan banyak bahan pangan. Hosil pertonian dan perkebunon 
antoro lain podi, jogung, ubi, kedelai, sogu, umbi-umbian, soyuron, don 
buoh-buahan. 


Subtema 1: Cara Tubuh Mengoloh Udara Bersih 1 31 I 

S r' 


0 . Peternakon hewan kecil, misalnya kelinci, kombing, domba, don biri-biri. 

b. Peternokan hewan besor, misalnyo sapi, kerbau, dan kuda. i 

c. Peternakan unggas, misalnya ayam, itik, burung, dan puyuh. ] 



Petemakon ayam 


Kegiotan peternakan dapat dilakukan dalamskala kecil atoupun besar. Usaho 
peternakan skolo kecil dilokukan oleh penduduk. Peternakon skala besar 
biosonya dikembongkan oleh pihak swasto (pengusaha) dan pemerintah. 
Apa peran pemerintah dolam meningkatkan mutu peternokan di Indonesio? 
Upaya yang dilakukan pemerintah ontara loin memberikon bantuan bibit 
unggul, menyediokan pakon ternak bermutu, don memberikon penyuluhon 
kepada peternak. 

3. Perikonon 

Perhatikon usaha perikanan di daerah sekitarmu! Di sekitarmu mungkin 
terdopat budi daya ikon di kolam. Inilah saloh satu contoh usoho perikanan. 
Secora umum, usaha perikanan dibedakon menjadi perikonon dorat don 
perikanan laut. 



Budl dayo ikon 


0 . Perikonan darat, yoitu usaha memiara dan menangkop ikan di perairan 
dorat. Perikanan dorat terdiri atas perikanan oir towar dan perikanan air 
payau. Perikanan air tawor dilokukan di sungoi, donau, rawo, woduk atau 
bendungan, empang, sowoh, dan kolam. Jenis ikan yang dibudidayokan 


Subtema 1: Coro Tubuh Mengolah Udara Bersih 33 


Subtema 1: Cara Tubuh Mengolah Udara Bersih 25 














Kegiatan ini ditujukan untuk memahamkan kepada siswa tentang jenis-jenis 
usaha dan kegiatan ekonomi masyarakat Indonesia. (KD IPS 3.3 dan 4.3) 

Hasil yang Diharapkan: 

• Pengetahuan siswa tentang jenis-jenis usaha dan kegiatan ekonomi. 

• Keterampilan siswa dalam menyajikan hasil wawancara dalam bentuk 
laporan tertulis. 

• Kemandirian siswa dalam mengerjakan tugas. 

Hasil kegiatan dapat digunakan sebagai data bagi guru dan siswa untuk 
melihat keberhasilan pembelajaran dan tidak harus masuk dalam buku nilai 
siswa. 


KEGIATAN PENILAIAN 

Melengkapi Peta Pikiran Berdasarkan 1nformasi' dari Teks Bacaan 



26 Buku Guru SD/Ml Kelas V 















































Bentuk Penilaian : Tes Tertulis (Peta Pikiran) 

Instrumen Penilaian : Rubrik 
KD Bahasa Indonesia 3.2 dan 4.2 


Aspek 

Baik Sekah' 

Baik 

Cukup 

Perlu Bimbingan 

4 

3 

2 

1 

Pengetahuan 
tentang 
memilah 
i'nformasi' yang 
didapat (B1 3.2) 

Tepat dalam 
menjawab 6 
pertanyaan 
dalam peta 
pikiran 

Tepat dalam 
menjawab 5 
pertanyaan 
dalam peta 
pikiran 

Tepat dalam 
menjawab 4 
pertanyaan 
dalam peta 
pikiran 

Tepat dalam 
menjawab 
pahng banyak 

3 pertanyaan 
dalam peta 
pikiran 

Keterampilan 

dalam 

Menyajikan 
lnformasi' (B1 

4.2) 

Jawaban 
sangat mudah 
dibaca dan 
sangat mudah 
dimengerti' 

Jawaban 

mudah dibaca 

dan mudah 
dimengerti' 

Jawaban mudah 

dibaca namun 
agak suht 
dimengerti' 

Jawaban agak 
suht dibaca dan 
dimengerti' 


Sikap Kecermatan dan Kemandirian 

Diisi dengan catatan khusus hasil pengamatan terhadap sikap siswa yang sangat baik dan 
perlu pendampingan, digunakan sebagai data dalam rekapitulasi penilaian sikap 


Catotan: Rubrikdigunakan sebagai pegangan guru dalam memberikan umpan 
balikterhadaptugas peta pikiran,hasildan' kegiatan ini tidakharusdimasukkan 
ke dalam buku nilai (sangat tergantung pada kesiapan siswa). Tujuan utama 
dari kegiatan ini adalah sebagai kegiatan untuk memahamkan kepada siswa 
tentang informasi dalam teks. Guru dapat melihat keberhasilan pembelajaran 
tentang informasi dalam teks dari hasil keseluruhan kelas secara umum. 

Rubrik Tugas Wawancara 

Kompetensi yang dinilai: 

• Pengetahuan siswa tentang topikdan tujuan wawancara (jenis-jenis usaha) 

• Keterampilan siswa dalam menggunakan Bahasa Indonesia yang baik dan 
benar selama wawancara 

• Keterampilan siswa dalam menyelenggarakan wawancara 

• Sikap kerja sama dan tanggung jawab siswa selama mengerjakan tugas 


Subtema 1: Cara Tubuh Mengolah Udara Bersih 27 














Aspek 

Baik Sekah' 

Baik 

Cukup 

Perlu Bimbingan 

4 

3 

2 

1 

Isi' dan 

Pengetahuan: 

Isi' dan hasi'1 

wawancara 

sesuai' dengan 
topik yang 
dibenkan 

Wawancara 

dilakukan 
dengan sangat 
menank dan 
sesuai' topik 
dan tujuan 
yang dibenkan 
menunjukkan 
penguasaan dan 
pemahaman 
pewawancara 

atas maten' 

tugas yang 

dibenkan 

Wawancara 

dilakukan 
dengan menank 
dan sesuai' topik 
dan tujuan 
yang dibenkan 
menunjukkan 
penguasaan dan 
pemahaman 
pewawancara 

atas maten' 

tugas yang 

dibenkan 

Sebagian besar 

wawancara 

dilakukan sesuai' 
topik dan tujuan 
yang dibenkan 
menunjukkan 
penguasaan dan 
pemahaman 
pewawancara 

atas maten' 

tugas yang 

dibenkan 

Sebagian keci'1 

wawancara 

dilakukan sesuai' 
topik dan tujuan 
yang dibenkan 
menunjukkan 
penguasaan dan 
pemahaman 
pewawancara 
atas maten' tugas 
yang dibenkan 

Penggunaan 

Bahasa 

Indonesia yang 
baik dan benar: 
Bahasa 

Indonesia yang 
baik dan benar 
digunakan 
dalam 

wawancara 

Bahasa 

Indonesia yang 

baik dan benar 

dan sangat 

efekti'f 

digunakan 

dalam 

keseluruhan 

wawancara 

Bahasa 

Indonesia yang 
baik dan benar 
digunakan 
dalam 
keseluruhan 

wawancara 

Bahasa 

Indonesia 
yang baik 
dan benar 
digunakan 
dalam 

sebagian besar 
wawancara 

Bahasa Indonesia 
yang baik dan 
benar digunakan 
dalam sebagian 
keci'1 wawancara 

Slkap: 
Wawancara 
dilakukan 
secara mandin', 
baik dan benar, 
serta penuh 
tanggung 
jawab atas 
pemenuhan 
tugas 

Wawancara 
dilakukan 
dengan mandin', 
baik dan benar, 
serta penuh 
tanggung 
jawab untuk 
memenuhi' tugas 
yang dibenkan 

Sebagian besar 
wawancara 

dilakukan 
dengan mandiri', 
baik dan benar, 
serta penuh 
tanggung 
jawab untuk 
memenuhi' tugas 
yang dibenkan 

Setengah dan' 
proses 

wawancara 

dilakukan 
dengan mandin', 
baik dan benar, 
serta penuh 
tanggung 
jawab untuk 
memenuhi' tugas 
yang dibenkan 

Sebagian keci'1 
dan' wawancara 
dilakukan dengan 
mandin', baik 
dan benar, serta 
penuh tanggung 
jawab untuk 
memenuhi' tugas 
yang dibenkan 

Keterampilan 

wawancara: 

Teknik dan 

urutan 

wawancara 
yang dilakukan 
menunjukkan 
kemampuan 
wawancara 
yang baik 

Teknik 

wawancara dan 

urutan 

wawancara yang 
dilakukan benar 
dan dilakukan 
dengan 
pendekatan 
yang sesuai' 
dengan situasi' 
dan kondisi' 
responden 

Teknik 

wawancara 

dan urutan 
wawancara yang 
dilakukan benar 
menunjukkan 
penguasaan dan 
keterampilan 
wawancara yang 
dimihki' 

Sebagian besar 
teknik 

wawancara 

dan urutan 
wawancara yang 
dilakukan benar 
menunjukkan 
penguasaan dan 
keterampilan 
wawancara yang 
dimihki' 

Sebagian keci'1 
teknik 

wawancara 

dan urutan 
wawancara yang 
dilakukan benar 
menunjukkan 
penguasaan dan 
keterampilan 
wawancara yang 
dimihki' 


28 Buku Guru SD/Ml Kelas V 















Pembelajaran 4 


Pemetaan Kompetensi Dasar 


r 


1.2 


2.2 


3.2 


4.2 


PPKn 


Menghargai kewajiban, 
hak, dan tanggung jawab 
sebagai warga masyarakat 
dan umat beragama dalam 
kehidupan sehari-han' 

Menunjukkan sikap 
tanggung jawab dalam 
memenuhi kewajiban 
dan hak sebagai warga 
masyarakat dalam 
kehidupan sehari-han' 
Memahami' makna 
tanggung jawab sebagai' 
warga masyarakat dalam 
kehidupan sehan-hari. 
Mengambi'1 keputusan 
bersama tentang 
tanggung jawab sebagai' 
warga masyarakat dalam 
kehidupan sehan'-han' 



3.2 


4.2 


Bahasa Indonesia 

Mengklasi'fi'kasi' i'nformasi' 
yang didapat dan' buku ke 
dalam aspek: apa, di' mana, 
kapan, siapa, mengapa, 
dan bagaimana 

Menyajikan hasi'1 klasi'fi'kasi' 
i'nformasi' yang didapat dan' 
buku yang dikelompokkan 
dalam aspek: apa, di' 
mana, kapan, siapa, 
mengapa,dan bagaimana 
menggunakan kosakata 
baku 




3.3. Menganalisis peran 
ekonomi' dalam upaya 
menyejahterakan 
kehidupan masyarakat 
di' bidang sosial dan 
budaya untuk memperkuat 
kesatuan dan persatuan 
bangsa 

4.3 Menyajikan hasi'1 

analisis tentang peran 
ekonomi' dalam upaya 
menyejahterakan 
kehidupan masyarakat 
di' bidang sosial dan 
budaya untuk memperkuat 
kesatuan dan persatuan 
bangsa 


Subtema 1: Cara Tubuh Mengolah Udara Bersih 


29 


















Tujuan Pembelajaran 

• Dengan membaca teks dalam buku, siswa dapat menjelaskan informasi 
terkait pertanyaan apa, di mana, dan bagaimana. 

• Dengan menyimak penjelasan guru dan membaca informasi, siswa mampu 
mengidentifikasi jenis-jenis usaha dan kegiatan ekonomi masyarakat 
Indonesia dalam bidang jasa. 

• Dengan melakukan presentasi, siswa dapat menyajikan satu produk 
unggulan dari daerah setempatyang merepresentasikan jenis-jenis usaha 
dan kegiatan ekonomi masyarakat setempat. 

• Dengan melakukan presentasi, siswa dapat menceritakan hasil pe- 
ngamatannya atas pelaksanaan pengambilan keputusan dalam pemilihan 
ketua RT, ketua RW, atau kepala desa sebagai wujud tanggung jawab 
sebagai warga masyarakat. 

Media/Alat Bantu Belajar 

Teks bacaan, lingkungan. 


Langkah-Langkah Pembelajaran: 

• Siswa diberi pertanyaan tentang jenis-jenis 
usaha yang telah dipelajari pada Pembelajaran 
3. Selanjutnya siswa diberi pertanyaan tentang 
jenis usaha lain selain yang telah dipelajari. 

• Siswa membaca teks bacaan "Melihat Jejak 
Merapi di Kaliadem". Guru dapat meminta salah 
satu siswa membaca teks bacaan tersebut di 
depan kelas. 

• Siswa menjawab pertanyaan seperti tertulis 
dalam Buku Siswa. Dengan pertanyaan ini 
diharapkan siswa dapat terstimulasi untuk 
mengidentifikasi jenis usaha lain. 

• Siswa membaca tes bacaan "Jenis Usaha Bidang 
Jasa". 



Hasil yang Diharapkan: 

• Sikap cermat dan teliti saat membaca teks bacaan. 

• Pengetahuan jenis-jenis usaha dan kegiatan ekonomi masyarakat (IPS KD 
3.3). 


30 Buku Guru SD/Ml Kelas V 




















Langkah-Langkah Pembelajaran: 

• Siswa mempresentasikan hasil kegiatan membuat salah satu produk yang 
telah dibuat beserta catatan-catatan saat melakukan kegiatan tersebut. 
Kelompok lain memberikan pendapat. Kegiatan ini diakukan bergantian. (IPS 
KD 3.3 dan 4.3) 

• Siswa melaporkan hasil pengamatan atas pelaksanaan pemilihan ketua RT, 
ketua RW, atau kepala desa di lingkungan tempat tinggal siswa. (PPKn KD 
3.2 dan 4.2) 

Hasil yang Diharapkan 

• Sikap mandiri dan kerja sama dalam membuat suatu produk dan mempre- 
sentasikan hasilnya. 


KEGIATAN PENILAIAN 

Menjelaskan lnformasi' Terkait Pertanyaan 
Apa, di' mana, dan Bagaimana 


n 

Intormasi) 

Instrumen Penilaian : Rubrik 
KD Bahasa Indonesia 3.2 dan 4.2 


Aspek 

Baik Sekah' 

Baik 

Cukup 

Perlu Bimbingan 

4 

3 

2 

1 

Pengetahuan 

tentang 

memilah 

i'nformasi' yang 

didapat (B1 

3.2) 

Benar dalam 

menjawab 3 

pertanyaan 

dengan bahasa 

yang runtut dan 

menggunakan 

kosakata baku 

Benar dalam 

menjawab 2 

pertanyaan 

dengan bahasa 

yang runtut dan 

menggunakan 

kosakata baku 

Benar dalam 

menjawab 1 

pertanyaan 

dengan bahasa 

yang runtut dan 

menggunakan 

kosakata baku 

Seluruh 

pertanyaan tidak 

dijawab dengan 

benar dan dengan 

bahasa yang 

tidak runtut dan 

kosakata tidak 

baku 


Bentuk Penilaian : Tes Tertulis (Menjelaska 



Wisota di Kaliadem Yogyakarta 



Wisata di lereng Merapi 


Saot ini, wisota Kaliadem sudah berubah nama menjodi Lava Tour 
Kaliadem. Sebagion besor pemandangan Kaliadem berupa hamparan pasir 
dan botuan bekas lahar. Di sano, ado bunker atau rulindo (ruang lindung 
darurot). Bunker ini dibangun untuk tempot berlindung jika tiba-tiba Gunung 
Meropi menyemburkan awan ponas. Di dolam bunker ini odo komar mandi, 
tabung oksigen, masker, listrik, dan perlengkopan loinnyo. Pintunyo dua lapis 
terbuat dori lempengon besi setebal 3 cm. 





Dori bocaan "Melihot Jejak Merapi di Koliodem" kamu mengetahui saloh 
sotu logi jenis usoho, yaitu usoho pariwisato. 

• Di mona komu tinggal? 

• Apakah di daerah tempat tinggalmu ado jenis usaha poriwisata? 

• Bagoimona pengaruh adonya usoho pariwisata bagi kehidupon 
masyorakat? 


38 Buku Siswa SD/Ml Kelas V 


Subtema 1: Cara Tubuh Mengolah Udara Bersih 31 






















Aspek 

Baik Sekah' 

Baik 

Cukup 

Perlu Bimbingan 

4 

3 

2 

1 

Keterampilan 

dalam 

Menyajikan 

lnformasi' (B1 

4.2) 

Jawaban sangat 

mudah dibaca dan 

sangat mudah 

dimengerti' 

Jawaban 

mudah dibaca 

dan mudah 

dimengerti' 

Jawaban 

mudah dibaca 

namun agak 

suht dimengerti' 

Jawaban agak 

suht dibaca dan 

dimengerti' 


Sikap Kecermatan dan Kemandirian 

Diisi dengan catatan khusus hasil pengamatan terhadap sikap siswa yang sangat baik dan 
perlu pendampingan, digunakan sebagai data dalam rekapitulasi penilaian sikap. 


Catatan: 

Rubrik digunakan sebagai pegangan guru dalam memberikan umpan balik 
terhadap tugas peta pikiran, hasil dan' kegiatan ini' tidak harus dimasukkan ke 
dalam buku nilai (sangat tergantung pada kesiapan siswa). Tujuan utama dari 
kegiatan ini adalah sebagai kegiatan untuk membuat siswa paham tentang 
informasi dalam teks. Guru dapat melihat keberhasilan pembelajaran tentang 
informasi dalam teks dari hasil keseluruhan kelas secara umum. 


32 Buku Guru SD/Ml Kelas V 













Pembelajaran 5 


Pemetaan Kompetensi' Dasar 



Subtema 1: Cara Tubuh Mengolah Udara Bersih 



















Tujuan Pembelajaran 

• Dengan menyimak penjelasan guru dan membaca teks, siswa mampu 
mengidentifikasi fungsi organ pernapasan pada manusia. 

• Dengan membuatbagan,siswadapatmenjelaskanfungsiorganpernapasan 
pada manusia. 

• Dengan melakukan praktik, siswa mampu menyanyikan lagu "Gugur Bunga" 
dengan benar. 

• Dengan menyimak penjelasan guru dan membaca teks siswa mampu 
mengidentifikasi ciri-ciri lagu bertangga nada minor. 

Media/Alat Bantu Belajar 

Teks bacaan, lingkungan. 

Langkah-Langkah Pembelajaran: 

• Siswa menggali informasi tentang organ per- 
napasan manusia melalui teks bacaan yang 
disediakan. 

• Dengan bimbingan guru, siswa menggaris- 
bawahi kata-kata penting dalam bacaan. 

• Guru memberikan penjelasan tentang organ 
pernapasan manusia dan fungsinya. 

• Siswa membuat bagan yang menunjukkan 
cara kerja diafragma saat kita bernapas. 

• Kegiatan ini ditujukan agar siswa paham 
dapat memahami tentang KD IPA 3.2 dan 
4.2. 

Hasil yang Diharapkan: 

• Sikap kecermatan dan ketelitian siswa dalam menggali informasi dari teks 
bacaan dan penjelasan guru, mengenai organ pernapasan pada manusia 
dan fungsinya. 

Langkah-Langkah Pembelajaran: 

• Siswa menyanyikan lagu "Gugur Bunga" dengan bimbingan guru. 

• Siswa menyimak penjelasan guru dan mencermati teks informasi tentang 
ciri-ciri lagu tangga nada diatonis minor. 

• Siswa menyebutkan pengertian dan ciri-ciri lagu bertangga nada minor. 
(Kegiatan ini digunakan untuk memahamkan siswa tentang lagu ber- 
tangga nada mayordan minor (SBdP KD 3.2) 



Setiap saot kita bernopas. Soat 
menarik nopos, ronggo doda 
kita mengembang. Sebaliknya, 
saat mengembuskan napas, 
rongga dado kita kembali ke 
ukuran semula. Bernapas juga 
membutuhkan kekuatan otot. 

Otot manokah itu? 




Bernopas Membutuhkan Kekuatan Otot 



Gerakan otot diatragma saat bemapas 


Bernapas adalah kegiatan menghirup oksigen ke dalom tubuh dan 
membuang korbon dioksida dari dalam tubuh. Kegiatan bernapas membutuh- 
kan kekuatan otot. Otot pernapason utomo odalah diafragma. Diofrogma 
terdopat di dalam tubuh di bogian bawah rongga dada. Diafragma berbentuk 
seperti kubah. 



34 Buku Guru SD/Ml Kelos V 



















• Kegiatan altematif: Guru menyediakan buku 
teks lagu, lalu siswa diminta mengidentifikasi 
judul-judul lagu bertangga nada minor. 

• Guru meminta siswa berlatih memainkan alat 
musik melodis sederhana, misalnya pianika 
atau alat musik lain yang dapat ditemukan di 
lingkungan sekolah. 

• Siswa memainkan pianika mengikuti teks 
lagu "Gugur Bunga". 

Hasil yang Diharapkan: 

• Sikap percaya diri siswa ketika menyanyi dan 
ketika memainkan alat musik mengikuti teks 
lagu. 

• Pengetahuan siswa tentang lagu bertangga nada minor. 

• Keterampilan siswa dalam menyanyikan dan memainkan alat musik mengikuti 
teks lagu bertangga nada minor. 

KEGIATAN PENILAIAN 

BAGAN SISTEM PERNAPASAN MANUSIA 


' Saat kita menghirup udara, diafragma akon berkontraksi menjadi lebih 

1 dator. Saat itu paru-paru membesar untuk dapat menampung udara yang kito 1 
1 hirup. Saat kita menghirup udaro, otot-otot tulang rusuk mengongkat tulang 1 
I rusuk kito sehinggo paru-poru membesar. i 

' Sebaliknya, saat membuong napas, otot diafragma okan reloksosi don ' 

I otot tulang rusuk mengendur. Paru-paru mengkerut lagi ke ukurannya yang | 
lebih kecil dan mengembuskan udoro pengop berisi korbon dioksido. 



Dari bacaan "Bernapos Membutuhkan Kekuaton" di atas, buatlah bagan 
yang menunjukkan coro kerjo diafragma saot kita bernapos. 

Bernapas merupakan kegiatan yong sangat penting. Pernopasan kito 
dapotdilatih dengan berolohroga. Dengan orgon pernapasan yang terlatih baik, 
komu dapat mengaturpernapasan dengan lebih boik. Pengaturan pernapasan 
sangat diperlukon misalnya poda soat kamu menyanyi. Cobo, nyanyikan lagu 
ini. 

Gugur Bunga 


Do = G, 4/4 Pencipto: H. Mutahor 

Andante Maestoso 



42 Buku Siswa SD/Ml Kelas V 


Udara 

masuk 


Tulang 

rusuk 

bergeralk 

keluar 



Udara 

keluar 



Tulang 

rusuk 

bergerak 

masuk 



Diafragma 

relakSBSj 


menjadi datar 


Subtema 1: Cara Tubuh Mengolah Udara Bersih 35 














Bentuk Penilaian : Tes TErtulis dan Kinerja (Peta Pikiran) 
Instrumen Penilaian : Rubrik 
KD Bahasa Indonesia 3.2 dan 4.2 
KD IPA 3.2 dan 4.2 


Aspek 

Baik Sekah' 

Baik 

Cukup 

Perlu Bimbingan 

4 

3 

2 

1 

Pengetahuan 

tentang Sistem 

Pernapasan 

Manusla 

Semua 

bagian bagan 

tergambar 

dengan 

tepat, semua 

penjelasan 

tentang proses 

sangat lengkap 

dan tepat 

Semua bagian 

tergambar 

dengan tepat, 

penjelasan 

kurang lengkap 

namun benar 

Tidak semua 

bagian bagan 

tergambar 

dengan tepat, 

penjelasan 

kurang lengkap 

namun benar 

Tidak semua 

bagian bagan 

tergambar 

dengan tepat, 

penjelasan 

kurang lengkap 

dan kurang 

benar 

Keterampilan 

dalam Mengolah 

lnformasi' dalam 

Bentuk Bagan 

Bagan sangat 

mudah dibaca 

dan sangat 

mudah 

dimengerti' 

Bagan mudah 

dibaca 

dan mudah 

dimengerti' 

Bagan mudah 

dibaca namun 

agak suht 

dimengerti' 

Bagan agak 

suht dibaca dan 

dimengerti' 


Sikap Kecermatan dan Kemandirian 

Diisi dengan catatan khusus hasil pengamatan terhadap sikap siswa yang sangat baik dan 
perlu pendampingan, digunakan sebagai data dalam rekapitulasi penilaian sikap. 


Catatan: 

Rubrik digunakan sebagai pegangan guru dalam memberikan umpan 
balik terhadap tugas membuat bagan sistem pernapasan manusia, 
hasil dari kegiatan ini tidak harus dimasukkan ke dalam buku nilai 
(sangat tergantung pada kesiapan siswa), Tujuan utama dari kegiatan 
ini adalah sebagai kegiatan untuk membuat siswa paham tentang 
pernapasan manusia. Guru dapat melihat keberhasilan pembelajaran 
tentang organ pernapasan dari hasil keseluruhan kelas secara umum. 


36 Buku Guru SD/Ml Kelas V 





















PRAKTIK MENYANYl DAN BERMAIN ALAT MUSIK SEDERHANA 


Menyanyikan dan memainkan alat musik sederhana (pianika atau alat 
musik lain) mengikuti teks lagu "Gugur Bunga". 


Bentuk Penilaian : Kinerja 
Instrumen Penilaian : Rubrik 
KD SBdP 3.2 dan 4.2 


Aspek 

Baik Sekah' 

Baik 

Cukup 

Perlu Bimbingan 

4 

3 

2 

1 

Ketepatan Nada 

Menyanyi' dan 

Menyanyi' dan 

Menyanyi' dan 

Menyanyi' dan 


memainkan alat 

memainkan 

memainkan 

memainkan 


musik sesuai' 

alat musik 

alat musik 

alat musik 


teks lagu tanpa 

sesuai' teks 

sesuai' teks 

sesuai' teks 


kesalahan nada 

lagu dengan 

kesalahan nada 

kurang dan' 25% 

lagu dengan 

kesalahan nada 

pahng banyak 

50% 

lagu dengan 

kesalahan nada 

lebih dan' 50% 

Sikap Saat 

Sikap tubuh 

Sikap tubuh 

Sikap tubuh 

Gehsah, tidak 

Memainkan Alat 

tegak. 

tegak. 

tidak tenang. 

menghadap 

Musik 

menghadap 

menghadap 

menghadap 

seluruh warga 


seluruh warga 

seluruh warga 

seluruh warga 

kelas sebagai' 


kelas sebagai' 

kelas sebagai' 

kelas sebagai' 

audiens, dan 


audiens, dan 

audiens, tetapi' 

audiens, dan 

mata selalu 


mata lebih 

mata selalu 

mata selalu 

mehhat alat 


senng mehhat 

mehhat alat 

mehhat alat 

musik yang 


audiens 

musik yang 

dimainkan 

musik yang 

dimainkan 

dimainkan 


Sikap Percaya Di'n 

Diisi' dengan catatan khusus hasi'1 pengamatan terhadap sikap percaya diri' siswa yang 
sangat baikdan perlu pendampingan ketika mengerjakan tugas, digunakan sebagai' data 

dalam rekapitulasi' penilaian sikap. 


Subtema 1: Cara Tubuh Mengolah Udara Bersih 37 















Pembelajaran 6 


Pemetaan Kompetensi' Pembelajaran 


PPKn 

1.2 Menghargai kewajiban, 
hak, dan tanggung jawab 
sebagai warga masyarakat 
dan umat beragama dalam 
kehidupan sehari-han' 

2.2 Menunjukkan sikap 
tanggung jawab dalam 
memenuhi kewajiban 
dan hak sebagai warga 
masyarakat dalam 
kehidupan sehari-han' 

3.2 Memahami' hak, kewajiban 
dan tanggung jawab 
sebagai' warga dalam 
kehidupan sehan'-han' 

4.2 Menjelaskan hak, 
kewajiban, dan tanggung 
jawab sebagai' warga 
masyarakat dalam 
kehidupan sehan'-han' 



Bahaso Indonesio 

3.2 Mengklasi'fi'kasi' i'nformasi' 
yang didapat dan' buku ke 
dalam aspek: apa, di' mana, 
kapan, siapa, mengapa, 
dan bagaimana 

4.2 Menyajikan hasi'1 klasi'fi'kasi' 
i'nformasi' yang didapat dan' 
buku yang dikelompokkan 
dalam aspek: apa, di' 
mana, kapan, siapa, 
mengapa, dan bagaimana 
menggunakan kosakata 
baku 


SBdP 

3.2 Memahami' tangga nada 

4.2 Menyanyikan lagu-lagu 
dalam berbagai' tangga 
nada dengan inngan musik 


38 Buku Guru SD/Ml Kelas V 


















Tujuan Pembelajaran 

• Dengan menuliskan pendapat, siswa mampu menggali' informasi dan' teks 
berkaitan dengan pertanyaan apa dan bagaimana. 

• Dengan menyimak penjelasan guru dan membaca teks, siswa mampu 
menjelaskan jenis-jenis tanggung jawab sebagai warga masyarakat. 

• Dengan berdiskusi, siswa mampu mengambil keputusan bersama untuk 
membagi tugas mencari contoh dan berlatih menyanyikan lagu bertangga 
nada mayordan minor. 

• Dengan bercerita, siswa mampu melaporkan pengalaman proses pen- 
gambilan keputusan bersama sebagai warga kelas. 

Media/Alat Bantu Belajar 

Teks bacaan, lingkungan. 

Langkah-Langkah Pembelajaran: 

• Siswa membaca teks dalam Buku Siswa. 

• Siswa menuliskan pendapat tentang kondisi seperti pada bacaaan dalam 
Buku Siswa. 


Ada orang membakar sampah berupa daun- 
daun yang belum kenng. Pembakaran sampah itu 
menimbulkan asap tebal. Udara jadi' terasa sesak. 
Banyak orang jadi' batuk-batuk akibat menghirup 
asap kebakaran i'tu. 

Menurutmu, bagaimana tindakan orang yang 
membakar sampah itu? Apakah di'a memenuhi 
tanggung jawabnya sebagai' warga masyarakat? 
Jika tidak, apa akibat dan' tindakannya i'tu? 

Tuhskan pendapatmu, lalu diskusikan bersama 
teman-teman sekelasmu. 




Suotu sore Loni bersama ayah dan ibu sedang duduk di teras. Teras rumah 
mereko menghadap taman di depan rumah. Di toman itu tumbuh aneko 
tanoman bunga. Di sudut taman juga tumbuh pohon monggo. Suosona di 
teras rumah terasa sejuk. 

Tibo-tiba Loni terbotuk-botuk. Lani mencium bauasap. Kelihatonnya seseorong 
tengah membakar sampoh daun-daun yang belum kering. Asop sampah yong 
dibakor itu begitu pekat. Udaro jadi tercemor asop. 



Subtemo 1: Cara Tubuh Mengolah Udoro Bersih 45 


• Siswo membocakan pendapatnya di depan kelas. 

• Kegiatan ini bertujuan agar siswa paham terhadap materi Bahasa 
Indonesia KD 3.2 dan 4.2 serta PPKn KD 1.2, 2.2, 3.2, dan 4.2. 


Subtema 1: Cara Tubuh Mengolah Udara Bersih 39 
















Hasil yang Diharapkan; 

• Sikap teliti dalam membaca teks dan percaya din' dalam memberikan 
pendapat. 

• Pengetahuan tentang menjawab pertanyaan bagaimana dan apa serta 
tanggung jawab sebagai warga masyarakat. 

• Keterampilan menuliskan dan menyampaikan pendapat atas suatu ma- 
salah. 


Langkah-langkah Pembelajaran: 

• Siswa membaca teks "Jenis-Jenis Tanggung 
Jawab sebagai Warga Masyarakat" pada 
Buku Siswa. 

• Siswa menggaris bawahi informasi penting 
pada teks bacaan. 

• Guru dapat mengajak siswa bertanya jawab 
mengenai isi teks. 

• Siswa melakukan kegiatan diskusi kelas 
seperti petunjuk dalam Buku Siswa. 

• Diskusi untuk membagi kelompok dan cara 
melaksanakan tugas menyanyikan lagu 
mayoratau minordan bermain musik un- 
tuk mengiringinya. 

• Selama kegiatan diskusi berlangsung, guru 
dapat mendorong seluruh siswa untuk ikut 
aktif berperan. 

• Siswa mencatat hasil diskusi. 

• Siswa menuliskan pengalaman berdiskusi 
dan mengambil keputusan bersama. 

• Selanjutnya siswa berlatih menyanyikan lagu 
mayoratau minordan mengiringinya. 


Kegiatan ini untuk mencapai kompetensi dari 
PPKn KD 1.2, 2.2, 3.2, dan 4.2 dan SBdP KD 3.2 

dan 4.2. 




Ado orong membakor sompah berupa daun-daun yang belum kering. 
Pembakaran sampoh itu menimbulkan asap tebal. Udara jadi tercemar 
asap. Banyak orang jadi batuk-batuk akibat menghirup asap itu. 

Menurutmu, bagaimona tindakon orang yong membakar sampah itu? 
Apakah dia memenuhi tonggung jawabnya sebogoi wargo mosyarakot? 
Jiko tidak, apa akibat dari tindakonnya itu? 

Tuliskan pendapatmu, lolu diskusikon bersoma teman-teman sekelosmu. 

Menjogo kenyomanan lingkungon merupakon solah sotu tonggung jawob 
wargo masyarokat. Apo saja jenis-jenis tonggung jawab sebogoi wargo 
masyorakat? Bocolah teks bacaon berikut. 


Jenis-Jenis Tanggung Jawab sebagai Warga Masyarakat 

Tanggung jowob bersifot kodroti don selolu melekot poda diri setiap 
individu, terutamo dolam kedudukannya sebogoi worga mosyarakat. Sebagai 
wargo mosyarakot, setiap individu hendaknya memperhatikon hal-hol yang 
menjodi tonggung jowabnyo ogor tercipto kehidupon mosyarokot yong 
harmonis. Berikut jenis-jenis tanggung jawab wargo masyorakot. 

1. Memelihoro Ketertibon don Keamonon Hidup Bermasyarakot 

Memeliharo ketertibon don keamonon hidup bermasyarakot menjadi 
tonggung jawab setiap anggota masyarokat. Ketertibon dan keamonon 
hidup bermosyarakat dopot diupoyakon dengon membuot peroturan untuk 
dipatuhi bersama segenop worga mosyarokot. Sebogoi contohnyo membuat 
peraturon jom mosyarakot don jodwol kegioton rondo molam. Peraturon 
jam mosyarakot don jodwol kegioton rondo molom tersebut hendoknyo 
diloksonakon setiop onggoto mosyarakot sebogoi bentuk tonggung jowabnyo 
sebogoi worgo masyorakat. 



Kegiatan siskamling 


46 Buku Siswo SD/MI Kelas V 


2.Menjaga dan Memeliharo Rasa Persatuon don Kesotuan Mosyarakot 

Masyorakot merupakon kumpulon dari berbogoi individu yong 
mempunyoi lotor belokong kehidupon berbedo-bedo, tetopi mempunyai 
tujuon yong somo. Oleh karena itu, dalam mosyarakat tentu banyak terjadi 
perbedaan. Meskipun demikian, setiop anggoto mosyarakot harus tetop 
menjaga don memelihara persotuon dan kesotuon ontarworga mosyarakat. 
Dalom menjoga dan memelihara persatuan don kesotuan antarworgo 
masyarokat hendaknya dipegong prinsip-prinsip dosorsebagai berikut. 

a. Membino keserasion, keselaroson, don keseimbongon dolam berbagai 
lingkungan kehidupon. 

b. Soling mengasihi, membino, don memberi ontorsesoma. 

c. Tidak menonjolkon perbedaan tetapi mencori kesamoan. 

Dengan prinsip di atos, komu hendoknya biso menunjukkon perilaku 
yang mencerminkon sikap menjaga don memelihoro raso persatuan dan 
kesotuan ontorwargo masyorakot seperti berikut. 

a. Hidup rukun dengon semangot kekeluorgoan ontorwargo masyorakat. 

b. Setiopworga masyorakatmenyelesoikan masalahsosiolsecaro bersomo- 
sama. 

c. Bergoul dengan sesoma warga mosyarakot tidak membedakon-bedakon 
suku, ogoma, ras, otaupun antargolongon. 

d. Menggunakon bahoso Indonesia secara baik don benor dolom bergaul 
ontorsuku bongsa. 

e. Mengadakan bakti sosiol di lingkungan mosyarakot. 





Subtema 1: Cara Tubuh Mengolah Udara Bersih 47 


40 Buku Guru SD/Ml Kelas V 

















Hasil yang Diharapkan: 

• Sikap teliti dan cermat dalam membaca teks. 

• Sikap aktif dalam berdiskusi. 

• Pengetahuan tentang jenis-jenis tanggung jawab sebagai warga 
masyarakat. 

• Keterampilan menyampaikan pendapat dalam berdiskusi dan membuat 
laporan. 

• Dapat membedakan lagu bertangga nada mayordan minor. 

• Menyanyikan lagu mayoratau minordan bermain musik untuk 
mengiringinya. 


KEGIATAN PENILAIAN 
Memberikan Pendapat 


Ada orang membakar sampah berupa daun-daun yang belum kering. 
Pembakaran sampah itu menimbulkan asap tebal. Udara jadi tercemar 
asap. Banyak orang jadi batuk-batuk akibat menghirup asap itu. 

Menurutmu, bagaimana tindakan orang yang membakar sampah itu? 
Apakah dia memenuhi tanggung jawabnya sebagai warga masyarakat? 
Jika tidak, apa akibat dari tindakannya itu? 

Tuliskan pendapatmu, lalu diskusikan bersama teman-teman sekelasmu. 


Subtema 1: Cara Tubuh Mengolah Udara Bersih 41 





Bentuk Penilaian: Tes tertulis (Memberikan Pendapat) 
Instrumen Penilaian: Rubrik 
KD Bahasa Indonesia 3.2 dan 4.2 
KD PPKn 3.2 dan 4.2 


Aspek 

Baik Sekah' 

Baik 

Cukup 

Perlu Bimbingan 

4 

3 

2 

1 

Pengetahuan 

Menuhskan 

Menuhskan 

Menuhskan 

Menuhskan 

tentang 

bahwa menjaga 

bahwa menjaga 

bahwa menjaga 

bahwa menjaga 

Tanggung Jawab 

hngkungan 

hngkungan 

hngkungan 

hngkungan 

sebagai' Warga 

merupakan 

merupakan 

merupakan 

bukan bagian 

Masyarakat 

bagian dan' 

bagian dan' 

bagian dan' 

dan' tanggung 


tanggung jawab 

tanggung jawab 

tanggung jawab 

jawab sebagai' 


sebagai' warga 

sebagai' warga 

sebagai' warga 

warga 


masyarakat dan 

masyarakat 

masyarakat 

masyarakat 


akibat-akibat 

tetapi' tidak 

tetapi' tidak 

dan tidak 


dan' tindakan 

menuhskan 

menuhskan 

menuhskan 


membakar 

akibat-akibat 

akibat-akibat 

akibat-akibat 


sampah secara 

dan' tindakan 

dan' tindakan 

dan' tindakan 


lengkap 

membakar 

sampah secara 

lengkap 

membakar 

sampah 

membakar 

sampah 

Keterampilan 

Menyusun 

Menyusun 

Menyusun 

Menyusun 

Menyusun 

kahmat 

kahmat 

kahmat 

kahmat 

Kahmat 

tanggapan 

tanggapan 

tanggapan 

tanggapan 

Tanggapan 

dengan runtut 

dengan runtut 

dengan 

tidak runtut 

dengan Runtut 

dan kosakata 

tetapi' masih ada 

kosakata baku 

dan dengan 

dan Kosakata 

baku dengan 

kosakata tidak 

tetapi' tidak 

kosakata tidak 

Baku. 

benar 

baku 

runtut 

baku 


Sikap Kecermatan dan Kemandinan 

Diisi' dengan catatan khusus hasi'1 pengamatan terhadap sikap siswa yang sangat baik dan 
perlu pendampingan, digunakan sebagai' data dalam rekapitulasi' penilaian sikap. 


42 Buku Guru SD/Ml Kelas V 














Ayo Berdiskusl 



Bentuk Penilaian : Kinerja 
Instrumen Penilaian : Rubrik 
KD SBdP 3.2 dan 4.2 


Secara hartiah diskriminasi berarti "perbedaan perlakuan". Diskriminasi 
ini memiliki arti memperlakukon orang atau kelompok (biosanyo minoritas) 
secara berbeda berdasarkan karokteristik seperti asal, ros, negaro, ogomo, 
keyakinon politik otau agoma, kebiasoan sosiol, jenis kelamin, bahosa, don usia. 


Sebagoi warga masyarakot kito mempunyoi beberapo tanggung jawab. 
Tanggung jawab itu horus diloksanokan untuk mewujudkon kehidupan 
bermasyarakat yang nyoman bagi seluruh warga masyarakot. Begitu pulo 
kehidupan dolam sekoloh dan kelas. Sebagoi worgo sekolah komu mempunyoi 
tonggung jawab. Kini lakukan kegiatan berikut. 



Lakukon kegiotan berikut bersama teman-temon sekelasmu. 

Pilihloh solah seorang onggota kelos sebogai pemimpin diskusi. 
Dengan dipimpin oleh pemimpin diskusi, bagilah seluruh anggota 
kelas menjadi 4 kelompok: A, B, C, don D. 

Kelompok A dan B mencari contoh logu bertanggo nada mayor. 
Kelompok C dan D mencari contoh logu bertanggo nado minor. 
Kelompok A selanjutnyo okan berlotih menyonyikan lagu yang 
teloh dipilih diiringi oleh kelompok B. 

Kelompok C selonjutnyo okan berlatih menyonyikan logu yang 
teloh dipilih diiringi oleh kelompok D. 

Cototlah hasil kegioton ini. 




Kamu telah melokukan kegioton diskusi untuk melokukan pembagian 
tugas mencari don berlatih logu bertangga nada mayor don minor. 
Sekorong ceritakan pengolamanmu berdiskusi dalom proses 
pengambilan keputusan bersoma teman-teman sekelasmu. Ceritakan 
di depan kelas. Lakukon bergontian. 



Subtema 1: Cara Tubuh Mengolah Udara Bersih 49 


Aspek 

Baik Sekah' 

Baik 

Cukup 

Perlu Bimbingan 

4 

3 

2 

1 

Keakti'fan 

Menunjukkan 

antusiasme dan 

akti'f 

Menunjukkan 

antusiasme 

tetapi' tidak akti'f 

Menunjukkan 

keakti'fan hanya 

jika ditanya 

Sama 

sekah' tidak 

menunjukkan 

keterhbatan 

dalam kegiatan 

diskusi' 

Keterampilan 

berbicara dalam 

berdiskusi' 

Pengucapan 

kahmat secara 

keseluruhan 

jelas, tidak 

menggumam 

dan dapat 

dimengerti' 

Pengucapan 

kahmat di' 

beberapa bagian 

jelas dan dapat 

dimengerti' 

Pengucapan 

kahmat tidak 

begitu jelas 

tapi' masih bisa 

ditangkap 

maksudnya oleh 

pendengar 

Pengucapan 

kahmat secara 

keseluruhan 

betul-betul 

tidak jelas, 

menggumam 

dan tidak dapat 

dimengerti' 


Slkap Percaya Di'n 

Diisi' dengan catatan khusus hasi'1 pengamatan terhadap sikap percaya diri' siswa yang 
sangat baikdan perlu pendampingan ketika mengerjakan tugas, digunakan sebagai' data 

dalam rekapitulasi' penilaian sikap. 


Subtema 1: Cara Tubuh Mengolah Udara Bersih 43 



























Subtema 2 

Pentingnya Udara Bersih bagi’ Pernapasan 


Pemetaan Kompetensi Dasar 


r 


1.2 


2.2 


3.2 


4.2 


PPKn 


Menghargai kewajiban, 
hak, dan tanggung jawab 
sebagai warga masyarakat 
dan umat beragama dalam 
kehidupan sehan-han' 

Menunjukkan sikap 
tanggung jawab dalam 
memenuhi kewajiban 
dan hak sebagai warga 
masyarakat dalam 
kehidupan sehan-han' 
Memahami' hak, kewajiban 
dan tanggung jawab 
sebagai' warga dalam 
kehidupan sehan'-han' 
Menjelaskan hak, 
kewajiban, dan tanggung 
jawab sebagai' warga 
masyarakat dalam 
kehidupan sehan'-han' 






Si 

jbtem 

2 

0 

i 


_ ^ 



Bahasa Indonesia 

3.2 Mengklasi'fi'kasi' i'nformasi' 
yang didapat dan' buku ke 
dalam aspek: apa, di' mana, 
kapan, siapa, mengapa, 
dan bagaimana 

4.2 Menyajikan hasi'1 klasi'fi'kasi' 
i'nformasi' yang didapat dan' 
buku yang dikelompokkan 
dalam aspek: apa, di' 
mana, kapan, siapa, 
mengapa, dan bagaimana 
menggunakan kosakata 
baku 


IPS 


3.3. Menganalisis peran 
ekonomi' dalam upaya 
menyejahterakan 
kehidupan masyarakat 
di' bidang sosial dan 
budaya untuk memperkuat 
kesatuan dan persatuan 
bangsa 

4.3 Menyajikan hasi'1 

analisis tentang peran 
ekonomi' dalam upaya 
menyejahterakan 
kehidupan masyarakat 
di' bidang sosial dan 
budaya untuk memperkuat 
kesatuan dan persatuan 
bangsa 


J 


SBdP 



( \ 

IPA 


3.2. Menjelaskan organ 
pernapasan dan fungsi'nya 
pada hewan dan manusia, 
serta cara memelihara 
kesehatan organ 
pernapasan manusia 

4.2. Membuat model sederhana 
organ pernapasan manusia 



3.3 Memahami' pola lantai' 
dalam tan' kreasi' daerah 

4.3 Mempraktikkan pola lantai' 
pada gerak tan' kreasi' 
daerah 


44 Buku Guru SD/Ml Kelas V 

































Matriks Pemetaan Subtema 2 (Untuk Perencanaan Penilaian) 


Muatan 

Pelajaran 

KD 

PBM 1 

PBM 2 

PBM 3 

PBM 4 

PBM 5 

PBM 6 

Bahasa 

Indonesia 

3.2 

V 

V 

V 

V 

V 

V 

4.2 

V 

V 

V 

V 

V 

V 

IPA 

3.2 

V 

V 



V 


4.2 

V 

V 



V 


IPS 

3.3 



V 

V 



4.3 



V 

V 



PPKn 

1.2 



V 

V 


V 

2.2 



V 

V 


V 

3.2 



V 

V 


V 

4.2 



V 

V 


V 

SBdP 

3.3 


V 



V 

V 

4.3 


V 



V 

V 


Subtema 2: Pentingnya Udara Bersih bagi' Pernapasan 45 

























Subtema 2 

Pentingnya Udara Bersih bagi' Pernapasan 


Ruang Lingkup Pembelajaran 



KOMPETENSl YANG DIKEMBANGKAN 



Dengan mencermati teks bacaan yang 
disajikan, siswa mampu menemukan 
informasi tentang penyebab terjadinya 
gangguan pada alat pernapasan manusia 
Dengan mencan' informasi dan' teks bacaan, 
siswa mampu membuat bagan penyebab 
terjadinya gangguan pada alat pernapasan 
manusia 

Dengan membaca teks, siswa mampu 
menyebutkan i'nformasi' terkait dengan 
pertanyaan apa, siapa, di' mana, bagaimana, 
dan mengapa 

Dengan menuliskan dalam bentuktabel, 
siswa mampu mempresentasikan i'nformasi' 
dan' teks bacaan terkait dengan pertanyaan 
apa, siapa, di' mana, bagaimana, dan 
mengapa 


Sikap: 

• Cermat dan teliti' dalam membaca teks 

Pengetahuan: 

• lnformasi' pada teks terkait dengan 
pertanyaan apa, siapa, di' mana, 
bagaimana, dan mengapa 

• Penyebab terjadinya gangguan pada alat 
pernapasan manusia 

Keterampilan: 

• Menuliskan i'nformasi pada teks terkait 
dengan pertanyaan apa, siapa, di' mana, 
bagaimana, dan mengapa 

• Membuat bagan penyebab terjadinya 
gangguan pada alat pernapasan manusia 



Dengan membaca teks siswa mampu 
menyebutkan i'nformasi' terkait dengan 
pertanyaan apa, siapa, bagaimana, dan 
mengapa 

Dengan mencermati teks bacaan yang 
disajikan, siswa mampu memukan 
i'nformasi' tentang berbagai' penyakit yang 
berhubungan dengan organ pernapasan 
manusia 

Dengan mencan' i'nformasi' dan' teks bacaan, 
siswa mampu membuat bagan penyebab 
berbagai' penyakit yang berhubungan 
dengan organ pernapasan manusia 
Dengan menyimak penjelasan dan 
mencermati' gambardan teks i'nformasi', 
siswa mampu menyebutkan karya tan' 
daerah menggunakan properti 
Dengan membuat kliping, siswa mampu 
menyajikan gambar karya tan' daerah 
menggunakan properti' 

Dengan mengikuti' contoh dan' vi'deo tan' 
atau bimbingan guru tan', siswa mampu 
menyiapkan karya tan' daerah menggunakan 
properti' 


Sikap: 

• Cermat dan teliti' dalam membaca teks 

• Percaya din' dan bekerja sama dengan 
teman 

Pengetahuan: 

• Berbagai' penyakit yang berhubungan 
dengan organ pernapasan manusia 

• lnformasi' pada teks terkait dengan 
pertanyaan apa, siapa, bagaimana, dan 
mengapa 

• Karya tan' daerah menggunakan properti' 

Keterampilan: 

• Menyajikan i'nformasi' pada teks 
terkait dengan pertanyaan apa, siapa, 
bagaimana, dan mengapa 

• Membuat bagan tentang penyebab 
terjadinya gangguan pada alat 
pernapasan manusia 

• Menyiapkan karya tan' daerah 
menggunakan properti' 


46 


Buku Guru SD/Ml Kelas V 












Subtema 2 

Pentingnya Udara Bersih bagi' Pernapasan 



Dengan membaca teks, siswa mampu 
menjelaskan informasi terkait dengan 
pertanyaan apa, siapa, kapan, di mana, 
bagaimana, dan mengapa 
Dengan menuliskan, siswa mampu 
mempresentasikan informasi dan' teks 
bacaan terkait dengan pertanyaan apa, 
di mana, kapan, siapa, bagaimana, dan 
mengapa 

Dengan berdiskusi, siswa dapat 
berpartisipasi dalam menjaga kebersihan 
lingkungan masyarakat sesuai hasil 
musyawarah sebagai perwujudan tanggung 
jawab warga masyarakat 
Dengan membaca teks dan menyimak 
penjelasan guru, siswa dapat membedakan 
hak, kewajiban, dan tanggung jawab 
sebagai warga masyarakat 
Dengan membaca teks bacaan dan 
menyimak penjelasan guru, siswa dapat 
mengidentifikasi jenis-jenis usaha yang 
dikelola sendin' maupun kelompok 


Sikap: 

• Menghargai' pendapat teman 

• Cermat dan teliti' dalam membaca terus 

Pengetahuan: 

• lnformasi' pada teks terkait dengan 
pertanyaan apa, siapa, kapan, di' mana, 
bagaimana, dan mengapa 

• Hak, kewajiban, dan tanggung jawab 
sebagai' warga masyarakat, 

• Jenis-jenis usaha yang dikelola sendin' 
maupun berkelompok 

Keterampilan: 

• Menuliskan jawaban pertanyaan untuk 
mempresentasikan i'nformasi' dan' teks 
bacaan terkait dengan pertanyaan apa, 
siapa, kapan, di' mana, bagaimana, dan 
mengapa 


/CTeUyN. * Dengan membaca teks dalam buku, siswa 

Sikap: 

/ dapat menielaskan i'nformasi' terkalit 

• Cermat dan teliti' dalam membaca teks 

zm 

S % pertanyaan apa, siapa, di' mana, mengapa. 

• Dapat menghargai' pendapat teman 

\ / dan bagaimana 

Pengetahuan: 


• Dengan menyimak penjelasan guru 

• lnformasi' pada teks terkait dengan 


dan membaca i'nformasi', siswa mampu 

pertanyaan apa, siapa, di' mana, mengapa. 


menjelaskan pengaruh kegiatan ekonomi' 

dan bagaimana 


terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat 

• Pengaruh kegiatan ekonomi' terhadap 


• Dengan berdiskusi, siswa mampu menjawab 

tingkat kesejahteraan masyarakat 


pertanyaan tentang pengaruh kegiatan 

Keterampilan: 


ekonomi' terhadap tingkat kesejahteraan 

• Berdiskusi' tentang pengaruh kegiatan 


masyarakat 

ekonomi' terhadap tingkat kesejahteraan 



masyarakat 

• Dengan menyimak penjelasan guru 

Sikap: 

dan membaca teks, siswa mampu 

• Cermat dan teliti' dalam membaca teks 


3 mengi'denti'fi'kasi' berbagai' penyakit yang 

• Percaya din' 

\ / berhubungan dengan organ pernapasan 

Pengetahuan: 

pada manusia 

• Penyakit yang berhubungan dengan organ 


• Dengan membaca teks dalam buku, siswa 

pernapasan pada manusia 


dapat menjelaskan i'nformasi' terkalit 

• Karya tan' daerah menggunakan properti' 


pertanyaan apa, siapa, di' mana, mengapa. 

Keterampilan: 


dan bagaimana 

• Membuat bagan penyakit yang 


• Dengan mempresentasikan bagan, siswa 

berhubungan dengan organ pernapasan 


dapat menjelaskan berbagai' penyakit yang 

pada manusia 


berhubungan dengan organ pernapasan 

• Mencentakan karya tan' daerah yang 


pada manusia. 

menggunakan properti. 


• Dengan menunjukkan kliping, siswa dapat 

• Berlatih gerakan tan' daerah yang 


mencentakan karya tan' daerah yang 

menggunakan properti. 


menggunakan properti. 



• Dengan memperhatikan gambar, vi'deo tan'. 



atau bimbingan guru, siswa dapat berlatih 



gerakan tan' daerah menggunakan properti. 



Subtema 2: Pentingnya Udara Bersih bagi' Pernapasan 


47 









Subtema 2 

Pentingnya Udara Bersih bagi' Pernapasan 


• Dengan membaca teks bacaan dan 

Sikap: 

c * Ĕ 

menyimak penjelasan guru, siswa dapat 

• Sikap cermat dan teliti' dalam membaca 

^ menjelaskan tentang musyawarah. 

teks 

J • Dengan berdiskusi, siswa mampu menggali 

• Dapat menghargai' pendapat teman dalam 

^ informasi dan' teks berkaitan dengan 

diskusi' 

pertanyaan apa, siapa, di mana, mengapa. 

Pengetahuan: 

dan bagaimana. 

• Pengetahuan tentang musyawarah 

• Dengan berdiskusi siswa dapat menuliskan 

• lnformasi' pada teks terkait dengan 

hak, kewajiban, dan tanggung jawab 

pertanyaan apa, siapa, di' mana, mengapa. 

sebagai peserta musyawarah. 

dan bagaimana. 

• Dengan menyimak penjelasan guru 

• Unsur-unsur persiapan peragaan karya 

dan membaca teks, siswa mampu 

tan' dengan properti' 

mengidentifikasi unsur-unsur persiapan 

Keterampilan: 

peragaan karya tan' dengan properti. 

• Berdiskusi' untuk menggali' i'nformasi' dan' 

• Dengan membuat peta pikiran, siswa 

teks berkaitan dengan pertanyaan apa. 

dapat menjelaskan unsur-unsur yang harus 

siapa, di' mana, mengapa, dan bagaimana. 

dipersiapkan untuk memperagakan suatu 

• Membuat peta pikiran unsur-unsur yang 

karya tan' yang telah dipilih. 

harus disiapkan untuk memperagakan 


suatu karya tan' 




48 


Buku Guru SD/Ml Kelas V 








Pembelajaran 1 


Pemetaan Kompetensi Dasar 


Bahasa Indonesia 

3.2 iviengklasifikasi informasi 
yang didapat dan' buku ke 
dalam aspek: apa, di mana, 
kapan, siapa, mengapa, 
dan bagaimana 

4.2 Menyajikan hasil klasifikasi 
informasi yang didapat dan' 
buku yang dikelompokkan 
dalam aspek: apa, di' 
mana, kapan, siapa, 
mengapa, dan bagaimana 
menggunakan kosakata 
baku 



IPA 


3.2 Menjelaskan organ 
pernapasan dan fungsi'nya 
pada hewan dan manusia, 
serta cara memelihara 
kesehatan organ 
pernapasan manusia. 

4.2 Membuat model sederhana 
organ pernapasan manusia 


Subtema 2: Pentingnya Udara Bersih bagi' Pernapasan 


49 
















Tujuan Pembelajaran 

• Dengan mencermati teks bacaan yang disajikan, siswa mampu menemu- 
kan informasi tentang penyebab terjadinya gangguan pada organ per- 
napasan manusia. 

• Dengan mencari informasi dari teks bacaan, siswa mampu membuat bagan 
penyebab terjadinya gangguan pada alat pernapasan manusia. 

• Dengan membaca teks, siswa mampu menyebutkan informasi terkait 
dengan pertanyaan apa, siapa, di mana, bagaimana, dan mengapa. 

• Dengan menuliskan dalam bentuk tabel, siswa mampu mempresentasikan 
informasi dari teks bacaan terkait dengan pertanyaan apa, siapa, di mana, 
bagaimana, dan mengapa. 

Media/Alat Bantu Belajar 

Buku teks, buku bacaan tentang penyebab terjadinya gangguan pernapasan 

pada organ pernapasan manusia, lingkungan sekitar. 


Langkah-Langkah Pembelajaran 

• Siswa membaca teks dan mengamati 
gambar pada buku siswa sebagai 
pembuka kegiatan pembelajaran. 

• Guru menunjuk dua atau tiga siswa untuk 
ke depan kelas dan secara bergantian men- 
ceritakan kembali teks yang telah dibaca. 

• Siswa mendiskusikan pertanyaan-pertanya- 
an pada buku siswa. 


1. Mengapa Dayu batuk-batuk? 

2. Mengapa kita merasa nyaman saat berada di 
bawah pohon rindang? 



Pentingnya Udara Bersih 
bagi Pernapasan 



Siong itu, Siti, Dayu, don Edo berjalan bersama sepulong sekolah. Mereka 
berjolan sepanjang tepi jolon rayo. Tibo-tibo sebuah mobil melewoti mereko. 
Mobil itu mengeluarkanasopteboldan hitam. Udaradisekitarnyo pun langsung 
berwarno kelabu. Doyu jodi terbatuk-batuk. Siti dan Edo segero menutup mulut 
dan hidung mereka. 

"Kita berhenti dulu sebentor, temon-teman. Uhuk... uhuk...", pinta Doyu kepada 
Siti don Edo. 

"Boiklah. Kita berteduh di bowah pohon rindang itu sajo," ajak Siti. 

Dayu, Siti, dan Edo lalu berjalon menuju pohon rindang. Mereka berhenti sejenak 
di bowoh kerimbunan daun pohon itu. Dayu menengadahkan kepalanya, lalu 
menghirup napos. 


"Aaoh... Segarnyo udoro di bawah pohon ini. Aku tidak batuk-batuk lagi," kota 
Dayu. 



Subtema 2: Pentingnya Udora Bersih bagi Pemopasan 



Diskusi dapat dilakukan dalam kelompok-kelompok kecil atau secara 
klasikal. 

• Diskusi tersebut digunakan untuk menstimulus rasa ingin tahu siswa ten- 
tang topik yang akan dipelajari. 

Hasi'1 yang Diharapkan: 

Sikap rasa ingin tahu siswa tentang topik pembelajaran. 

Langkah-Langkah Pembelajaran 

• Siswa membaca teks tentang penyebab terjadinya gangguan pada alat 
pernapasan manusia. 


50 Buku Guru SD/Ml Kelas V 
















• Siswa membuat bagan/diagram/model tentang penyebab terjadinya 
gangguan pada alat pernapasan manusia dari informasi pada teks bacaan. 
Siswa juga dapat mencari informasi tambahan dari sumber lain. 

• Guru menunjuk beberapa siswa untuk ke depan kelas dan secara bergantian 
menunjukkan dan menceritakan bagan/diagram/model yang dibuatnya. 


• Siswa membaca salah satu teks berita pada Buku Siswa. 


• Siswa membuat daftar kosakata baru dari 
teks bacaan, selanjutnya mencari artinya 
dari Kamus Besar Bahasa Indonesia lalu 
menuliskan dalam buku catatannya. 

Catatan: 

Kuldesak artinya jalan buntu. 

Jerebu adalah asap bercampur partikel. 

• Siswa melengkapi tabel pertanyaan meng- 
gunakan kata apa, siapa, di mana, bagaima- 
na, dan mengapa beserta jawabannya dari 
teks bacaan pada Buku Siswa. Hasil peker- 
jaan ini dapat saling ditukarkan untuk di- 
periksa antarsiswa. 

Hasil yang Diharapkan: 

• Sikap cermat dan teliti siswa pada saat 
membaca teks bacaan. 

• Pengetahuan tentang penyebab terjadinya 
gangguan pada alat pernapasan manusia. 

• Keterampilan siswa dalam menuliskan 
informasi yang mereka temukan dari teks 
bacaan. 

• Keterampilan siswa membuat bagan/dia- 
gram/model tentang penyebab terjadinya 
gangguan pada alat pernapasan manusia. 



3. Poktor Lingkungon 

Kita bernapas untuk menghirup oksigen. Lingkungan kotor, asap 
kendaraan, asap pabrik, dan osap rokok mencemari udaro. Udora 
tercemar menyebabkon ketersediaan oksigen menipis sehingga 
kita merasa sesak saat bernapas. 




Komu teloh mengetahui berbagai penyebab gongguon podo pernapasan 
monusia. Lokukan kegioton berikut bersomo teman kelompokmu. 

Buatlah bagan/diogram/model tentang penyebob terjodinya gangguan 
podo alat pernapasan manusio. Kemudion, ceritakon bogan/diagrom/ 
model tersebut di depon kelas. 


Salah satu faktor penyebob gangguan pemapasan adoloh lingkungan. Banyak 
berito tentang pengaruh lingkungan bagi kesehotan, terutama pernopasan. 
Berikut cuplikan salah satu berita di Mojalah Tempo edisi 21-27 September 
2015. 


Kuldesak Lantaran Jerebu 

Aroma songit asop dari lahon yong terbakar menusuk hidung warga 
Pekonbaru, Riou. Pada Selosa pekan lalu, seantero kota diselimuti kabut. 
Jalanan lengong dan pogi itu meredup lantoran sinor motahori tersaput osop. 
Kebanyokan penduduk memilih tinggol di rumah. Meski begitu, osop tetap 
masuk lewat ventilasi. 

"Tok ada lagi tempat berlindung. Di rumah sajo sudoh tak oman," ujar Asep 
Dodon Muhanda kepado Tempo. 


Subtema 2: Pentingnya Udara Bersih bagi Pernopasan 53 


Cotatan: Kegiatan ini digunakan untuk memahamkan kepada siswa 
tentang KD Bahasa Indonesia (KD 3.2 dan 4.2) dan IPA (KD 3.2 dan 4.2) 


Subtema 2: Pentingnya Udara Bersih bagi Pernapasan 51 





























KEGIATAN PENILAIAN 


BAGAN PENYEBAB TERJADINYA GANGGUAN PADA ALAT PERNAPASAN MANUSIA 

Benkut contoh bentuk bagan yang dapat dibuat. Siswa dapat membuatnya dalam bentuk lain sesuai' 
kreati'vi'tas masing-masing. 



Bentuk Penilaian: Tes Tertuhs (Membuat Bagan Penyebab Gangguan pada Alat Pernapasan 
Manusla) 

Instrumen Penilaian: Rubnk 
KDIPA 3.2dan4.2 


Kntena 

Baik Sekah' 

Baik 

Cukup 

Perlu Bimbingan 

4 

3 

2 

1 

Pengetahuan 
tentang Organ 
Pernapasan 
Hewan 

Bagan dibuat 
dengan tepat 
disertai' 

penjelasan yang 
lengkap dan 
benar 

Bagan dibuat 
dengan tepat, 
penjelasan 
kurang lengkap 
namun benar 

Bagan 

kurang tepat, 
penjelasan 
kurang lengkap 
namun benar 

Bagan tidak 
tepat, penjelasan 
kurang lengkap 
dan kurang benar 

Keterampilan 
dalam Mengolah 
lnformasi' dalam 
Bentuk Bagan 

Bagan sangat 
mudah dibaca 
dan sangat 
mudah 
dimengerti' 

Bagan mudah 
dibaca 
dan mudah 
dimengerti' 

Bagan mudah 
dibaca namun 
agak suht 
dimengerti' 

Bagan agak 
suht dibaca dan 
dimengerti' 


Sikap Kecermatan dan Kemandinan 

Dhsi' dengan catatan khusus hasi'1 pengamatan terhadap sikap siswa yang sangat baik dan 
perlu pendampingan, digunakan sebagai' data dalam rekapitulasi' penilaian sikap 


52 Buku Guru SD/Ml Kelas V 













































Catatan: Rubnk digunakan sebagai' pegangan guru dalam membenkan umpan balik 
terhadap tugas membuat bagan gangguan pada sistem pernapasan manusia. Hasi'1 
dan' kegiatan i'ni' tidak harus dimasukkan ke dalam buku nilai' (sangat tergantung 
pada kesiapan siswa). Tujuan utama dan' kegiatan i'ni' adalah sebagai' kegiatan untuk 
membuat siswa paham tentang gangguan pada organ pernapasan pada hewan. Guru 
dapat mehhat keberhasilan pembelajaran tentang gangguan pada organ pernapasan 
dan' hasi'1 keseluruhan kelas secara umum. 


Membuat Pertanyaan dan Jawaban Berdasarkan Teks Bacaan 


Kata Tanya 

Pertanyaan 

Jawaban 

Apa 

1. Apa penyebab di' Riau? 

1. Penyebab asap di' Riau adalah 

kebakaran hutan. 







Siapa 

1. Siapa nama narasumberyang 

memboyong keluarganya 
ke luar kota dalam benta 
tersebut? 

1. Narasumberyang memboyong 

keluarganya ke luar kota dalam 
benta tersebut bernama Asep 
Dadan Muhanda. 







Di' mana 

1. Di' mana kebakaran hutan 

terjadi? 

1. Kebakaran hutan terjadi' di' 

Sumatra Selatan dan Jambi'. 







Bagaimana 

1. Bagaimana upaya penduduk 

Riau menyelamatkan di'n' dan' 
bahaya asap? 

1. Sebagian penduduk Riau ke luar 

wilayah sementara waktu untuk 
menyelamatkan di'n' dan' bahaya 
asap. 








Subtema 2: Pentingnya Udara Bersih bagi' Pernapasan 53 























Kata Tanya 

Pertanyaan 

Jawaban 

Mengapa 

1. Mengapa langkah 

memnggalkan Riau sementara 
waktu dianggap tepat? 

1. Langkah memnggalkan Riau 

sementara waktu dianggap tepat 
karena angin membawa asap 
kebakaran dan Sumatra Selatan 
dan Jambi' ke Riau. 








Bentuk Penilaian: Tertulis dan Klnerja 


Instrumen Penilaian: Rubrik 


KD Bahasa Indonesia 3.2 dan 4.2 


Kntena 

Baik Sekah' 

Baik 

Cukup 

Perlu Bimbingan 

4 

3 

2 

1 

Pengetahuan 

tentang 

Membuat 
Pertanyaan 
dengan Kata 

Apa, Di' mana, 
Bagaimana, 
menghapus, 
dan Siapa 
Berdasarkan 

Teks Bacaan 

Dapat membuat 
lebih dan' 2 
pertanyaan dan 
jawaban untuk 
setiap kata 
tanya apa, di' 
mana, kapan, 
dan siapa 
dengan benar 

Dapat membuat 
8 pertanyaan 
dan jawaban 
dengan 
sekurang- 
kurangnya 1 
pertanyaan dan 
jawaban untuk 
setiap kata 
tanya apa, di' 
mana, kapan, 
dan siapa 
dengan benar 

Dapat membuat 
lebih dan' 6 
pertanyaan dan 
jawaban dengan 
sekurang- 
kurangnya 1 
pertanyaan dan 
jawaban untuk 
setiap kata 
tanya apa, di' 
mana, kapan, 
dan siapa 
dengan benar 

Dapat membuat 
masing-masing 

1 pertanyaan 
dan jawaban 
untuk setiap 
kata tanya apa, 
di' mana, kapan, 
dan siapa 
dengan benar 

Keterampilan 
Menyusun 
Pertanyaan dan 
Jawaban dengan 
Runtut dan 
Kosakata Baku. 

Menyusun 
pertanyaan dan 
jawaban dengan 
runtut dan 
kosakata baku 
dengan benar 

Menyusun 
pertanyaan 
dan jawaban 
dengan runtut 
tetapi' masih 
ada kosakata 
tidak baku 

Menyusun 
pertanyaan dan 
jawaban dengan 
kosakata baku 
tetapi' tidak 
runtut 

Menyusun 
pertanyaan 
dan jawaban 
tidak runtut 
dan dengan 
kosakata tidak 
baku 


Slkap Cermat dan Mandiri 


Diisi dengan catatan khusus hasil pengamatan terhadap sikap cermat dan kemandirian 
siswa yang sangat baikdan perlu pendampingan ketika mengerjakan tugas, digunakan 

sebagai data dalam rekapitulasi penilaian sikap 


54 Buku Guru SD/Ml Kelas V 





















Pembelajaran 2 


Pemetaan Kompetensi Dasar 


Bahasa Indonesia 




3.2 iviengklasifikasi informasi 
yang didapat dan' buku ke 
dalam aspek: apa, di mana, 
kapan, siapa, mengapa, 
dan bagaimana 


4.2 Menyajikan hasil klasifikasi 
informasi yang didapat dan' 
buku yang dikelompokkan 
dalam aspek: apa, di' 
mana, kapan, siapa, 
mengapa, dan bagaimana 
menggunakan kosakata 
baku 


IPA 

3.2 Menjelaskan organ 
pernapasan dan fungsi'nya 
pada hewan dan manusia, 
serta cara memelihara 
kesehatan organ 
pernapasan manusia. 

4.2 Membuat model sederhana 
organ pernapasan manusia 



SBdP 

3.3 Memahami' pola lantai' 
dalam tan' kreasi' daerah 

4.3 Mempraktikkan pola lantai' 
pada gerak tan' kreasi' 
daerah 


Subtema 2: Pentingnya Udara Bersih bagi' Pernapasan 





















Tujuan Pembelajaran 

• Dengan membaca teks siswa mampu menyebutkan informasi terkait 
dengan pertanyaan apa, siapa, bagaimana, dan mengapa. 

• Dengan mencermati teks bacaan yang disajikan,siswa mampu menemukan 
informasi tentang berbagai penyakityang berhubungan dengan organ per- 
napasan manusia. 

• Dengan mencari informasi dari teks bacaan, siswa mampu membuat bagan 
penyebab berbagai penyakit yang berhubungan dengan organ pernapasan 
manusia. 

• Dengan menyimak penjelasan dan mencermati gambardan teks informasi, 
siswa mampu menyebutkan karya tari daerah menggunakan properti. 

• Dengan membuat kliping, siswa mampu menyajikan gambar karya tari 
daerah menggunakan properti. 

• Dengan mengikuti contoh dari video tari atau bimbingan guru tari, siswa 
mampu menyiapkan karya tari daerah menggunakan properti. 

Media/Alat Bantu Belajar 

Buku teks, teks bacaan tentang berbagai penyakit pada organ pernapasan 

manusia, gambar tarian daerah yang menggunakan properti, video (rekaman 

VCD) tari daerah. 

Langkah-Langkah Pembelajaran 

• Siswa menggali informasitentang penyakityang 
berhubungan dengan organ pernapasan pada 
manusia melalui teks bacaan yang disediakan. 

• Denganbimbinganguru,siswamenggarisbawahi 
kata-kata penting dalam bacaan. 

• Siswa berdiskusi untuk menjawab pertanyaan 
apa, siapa, bagaimana, dan mengapa. Diskusi 
dapat dilakukan dalam kelompok-kelompok 
kecil terdiri atas 4-5 siswa tiap kelompok. 

Selanjutnya, tiap-tiap kelompok membacakan 
hasil diskusinya untuk dibandingkan dengan 
hasil diskusi kelompok-kelompok lain. 

• Siswa mencari informasi mengenai penyakit lain 
yang berhubungan dengan organ pernapasan, 
misalnya: influensa, bronkitis, tonsilitis, dan 
pneumonia. lnformasi meliputi penyebab, gejala, dan pengobatan tiap 
penyakit. Selanjutnya informasi disajikan dalam bentuk peta pikiran/ 
bagan dan akan dipresentasikan pada Pembelajaran 5. 

• Kegiatan ini ditujukan agarsiswa paham tentang KD IPA 3.2 dan 4.2 serta 
KD Bahasa Indonesia 3.2 dan 4.2. 



Pagi itu udaro terosa 
dingin. Di sebelah rumah Edo 
tinggal Kakek Husin. Kakek Husin 
mengidap penyakit osma. Saat 
udara dingin Kakek Husin okan 
meraso kesulitan bernapas. Kakek 
Husin biosanya okon segero 
menyemprotkan obat di dolom 
botol spray. Obot itu disemprotkon 
ke dalam tenggorokannyo. Tak lamo 
seteloh itu Kakek Husin akan dapat 
bernopas logi dengan lega. 

Asma merupakan penyokit 
penyumbatan saluran pernapasan 
yang disebabkan oleh olergi. Pen- 
cetus alergi misalnyo udaro dingin, 
rambut, bulu, kotoran, debu, otau 
tekanan psikologis. 

bronkiis normol bronkus saklt 

Gejala owal penyakit asma PerbedaanbronkusF>adapenderftaasmadanbukan 
berupo’ penderita asma 

1. batuk terutama pada molam atau dini hori, 

2. sesak napas, 

3. napas berbunyi yong terdengar jiko posien mengembuskan naposnyo, 

4. rasa berot di dada, dan 

5. dahak sulit keluar. 

Dolam perkembangannyo pasien berpenyokit asma dopat mengalami 
gejala berot. Gejala berot adaloh keadaon gawat dorurot yang mengancam 
jiwa. Gejala berat asmo meliputi: 

1. serongan batuk hebat, 

2. sesok napos yang berat, 

3. napas tersengal-sengal, 

4. sianosis (kulit kebiruan) yang dimuloi dori sekitor mulut, 

5. sulit tidur (posisi tiduryang nyoman adaloh dalam keadoan duduk), dan 

6. kesadaron menurun. 


Subtema 2: Pentingnya Udaro Bersih bogi Pernopasan \ 57 ' 



56 Buku Guru SD/Ml Kelas V 













Hasil yang Diharapkan: 

Sikap kecermatan dan ketelitian siswa dalam menggali informasi dari teks 
bacaan dan penjelasan guru mengenai penyakit organ pernapasan pada 
manusia. 


Langkah-Langkah Pembelajaran: 

• Siswa mengamati gambar-gambar karya tari 
daerah pada buku siswa. 

• Siswa menuliskan nama properti yang diguna- 
kan pada kedua tari pada gambar di Buku 
Siswa. 



Banyak tarian ditarikan menggunakan properti. Solah satu jenis tari 
menggunokan properti odolah tari topeng. Sesuoi namanya, penori tari topeng 
menggunakon topeng. Gombarberikut ini menunjukkan salah sotu contoh tari 
topeng. Penari poda gombarsedong menorikan tori KlonoTopeng. 



Tari KlonoTopeng 


Adakah tari lain menggunokan properti? Perhatikon beberopa gombar berikut 
yong menunjukkan geraktari menggunokan properti. 



Tari Piring Tari Rangguk Ayok 


Subtema 2: Pentingnya Udara Bersih bagi Pernopasan 59 


• Siswa berdiskusi untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut. 

r — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — n 

I 1. Apa yang dimaksud properti tari? i 

I I 

\ 2 . Benda apa yang dapat digunakan menjadi properti tari? \ 

I I 

' 3. Apa dasar pemilihan suatu benda digunakan sebagai properti tari? ' 
I 4. Apa tungsi properti tari? i 

I I 


Diskusi dapat dilakukan dalam kelompok-kelompok kecil beranggota 4-5 
siswa. Selanjutnya setiap kelompok menyampaikan hasil diskusi. Jawaban 
dari hasil diskusi semua kelompok digabungkan untuksaling melengkapi. 

Contoh jawaban pertanyaan-pertanyaan di atas sebagai berikut. 

I 1. Properti tari adalah benda yang digunakan penari dalam melakukan i 

I gerakan tari. i 

I I 

[ 2. Benda yang dapat digunakan menjadi properti tari di antaranya [ 

' selendang, topeng, gandewa, tombak, piring, kipas, dan tameng. ' 

I I 

I 3. Suatu benda dipilih untuk digunakan sebagai properti tari i 

I berdasarkan tema tari. i 

I I 

[ 4. Properti tari bertungsi untuk membantu penari menyampaikan [ 

[ maksud dari gerakan tari yang dilakukan. [ 


Subtema 2: Pentingnya Udara Bersih bagi Pernapasan 57 





















































• Siswa diajak melihat pertunjukan karya tan' daerah menggunakan 
properti, secara langsung atau melalui video pertunjukan tari. 

• Dari kegiatan melihat pertunjukan tari itu siswa menjawab pertanyaan- 
pertanyaan seperti pada Buku Siswa. 

• Siswa selanjutnya diberi tugas kelompok untuk membuat kliping karya tari 
daerah yang menggunakan properti. Petunjuk pembuatan kliping seperti 
tertulis pada Buku Siswa. 

• Siswa berlatih menarikan satu judul karya tari daerah menggunakan 
properti. Pemilihan karya tari dapat dimusyawarahkan dengan guru. 


Kegiatan ini untuk memahamkan siswa tentang materi Seni Budaya dan 
Prakarya KD 3.3 dan 4.3. 

Hasil yang Diharapkan: 

• Sikap percaya diri siswa ketika berdiskusi dan melakukan kerja kelompok. 

• Pengetahuan siswa tentang karya tari daerah menggunakan properti. 

• Keterampilan menyampaikan pendapatnya saat berdiskusi. 

KEGIATAN PENILAIAN 

Bagan Penyakit Organ Pernapasan Manusia 



58 Buku Guru SD/Ml Kelas V 










































Bentuk Penilaian: Nontes (membuat bagan penyakit pada organ pernapasan 
manusia) 

Instrumen Penilaian: Rubrik 
KD IPA 3.2 dan 4.2 


Aspek 

Baik Sekah' 

Baik 

Cukup 

Perlu Bimbingan 

4 

3 

2 

1 

Pengetahuan 
tentang penyakit 
pada organ 
pernapasan 
manusla 

Bagan dibuat 
dengan tepat 
disertai' 

penjelasan yang 
lengkap dan 
benar 

Bagan dibuat 
dengan tepat, 
penjelasan 
kurang lengkap 
namun benar 

Bagan kurang 
tepat penjelasan 
kurang lengkap 
namun benar 

Bagan 
tidak tepat, 
penjelasan 
kurang lengkap 
dan kurang 
benar 

Keterampilan 
dalam mengolah 
i'nformasi' dalam 
bentuk bagan 

Bagan sangat 
mudah dibaca 
dan sangat 
mudah 
dimengerti' 

Bagan sangat 
mudah dibaca 
dan mudah 
dimengerti' 

Bagan mudah 
dibaca namun 
agak suht 
dimengerti' 

Bagan agak 
suht dibaca dan 
dimengerti' 


Sikap Cermat dan Mandiri 

Diisi dengan catatan khusus hasil pengamatan terhadap sikap siswa yang sangat baik dan 
perlu pendampingan, digunakan sebagai data dalam rekapitulasi pehlaku sikap. 


Subtema 2: Pentingnya Udara Bersih bagi' Pernapasan 59 














Pembelajaran 3 


Pemetaan Kompetensi Dasar 


r 


1.2 


2.2 


3.2 


4.2 


PPKn 

Menghargai kewajiban, 
hak, dan tanggung jawab 
sebagai' warga masyarakat 
dan umat beragama dalam 
kehidupan sehari-han' 

Menunjukkan sikap 
tanggung jawab dalam 
memenuhi' kewajiban 
dan hak sebagai' warga 
masyarakat dalam 
kehidupan sehan-han' 
Memahami' hak, kewajiban 
dan tanggung jawab 
sebagai' warga dalam 
kehidupan sehan'-han' 
Menjelaskan hak, 
kewajiban, dan tanggung 
jawab sebagai' warga 
masyarakat dalam 
kehidupan sehan'-han' 





3.3 Menganalisis peran 
ekonomi' dalam upaya 
menyejahterakan 
kehidupan masyarakat 
di' bidang sosial dan 
budaya untuk memperkuat 
kesatuan dan persatuan 
bangsa 

4.3 Menyajikan hasi'1 
analisis tentang peran 
ekonomi' dalam upaya 
menyejahterakan 
kehidupan masyarakat 
di' bidang sosial dan 
budaya untuk memperkuat 
kesatuan dan persatuan 
bangsa 


60 Buku Guru SD/Ml Kelas V 



















Tujuan Pembelajaran 

• Dengan membaca teks, siswa mampu menjelaskan informasi terkait 
dengan pertanyaan apa, siapa, kapan, di mana, bagaimana, dan mengapa. 

• Dengan menuliskan jawaban dari pertanyaan, siswa mampu mem- 
presentasikan informasi dari teks bacaan terkait dengan pertanyaan apa, 
di mana, kapan, siapa, bagaimana, dan mengapa. 

• Dengan berdiskusi, siswa dapat berpartisipasi dalam menjaga kebersihan 
lingkungan masyarakat sesuai hasil musyawarah sebagai perwujudan 
tanggung jawab warga masyarakat 

• Dengan membaca teks dan menyimak penjelasan guru, siswa dapat 
membedakan hak, kewajiban, dan tanggung jawab sebagai warga 
masyarakat. 

• Dengan membaca teks bacaan dan menyimak penjelasan guru, siswa 
dapat mengidentifikasi jenis-jenis usaha yang dikelola sendiri maupun 
kelompok. 

Langkah-Langkah Pembelajaran 

• Siswa membaca teks "Kerja Bakti". 

• Siswa menandai informasi-informasi penting 
pada teks bacaan. 

• Siswa menuliskan jawaban pertanyaan-per- 
tanyaan dalam Buku Siswa 

• Sebagai kegiatan lanjutan, guru dapat me- 
minta siswa mendiskusikan jawaban setiap 
pertanyaan. 

• Siswa melakukan musyawarah tentang men- 
jaga kebersihan di lingkungan kelas. Sebaiknya 
seluruh siswa berperan serta aktif dalam 
kegiatan ini. 

• Siswa menuliskan hasil musyawarah tentang 
cara menjaga kebersihan kelas dan berusaha 
melaksanakan hasil musyawarah itu. 

Kegiatan ini bertujuan agarsiswa memahami materi Bahasa Indonesia KD 3.2 

dan 4.2 serta PPKn KD 3.2,1.2, dan 4.2. 

Hasil yang Diharapkan: 

• Sikap cermat dan teliti siswa pada saat membaca teks bacaan. 

• Pengetahuan tentang menjawab pertanyaan apa, siapa, di mana, kapan, 
bagaimana, dan mengapa. 

• Keterampilan siswa dalam menuliskan informasi dari bacaan dan berbicara 
dalam diskusi. 



Kerja bakti 


Pada hari Minggu, wargo di daerah tempat tinggal Edo mengadakan 
kerja bakti. Mereka membersihkan sampah-sampah yong menumpuk. Selama 
ini bau busuk dori tumpukan sampah teloh mencemari udara di lingkungan 
tempot tinggal itu. Wargo harus menutup hidung soat melewati tumpukon 
sampoh yang membusuk itu. 

Sebelum melokukan kerjo bakti, seminggu sebelumnya warga 
bermusyawarah untuk mencari pemecahon dari masalah sampah. Selain 
menggunung don berbau busuk, kadang-kadong tempot sampah itu terlihot 
berantakan korena ado beberapa orang yang berusaho mencori botol-botol 
bekas untuk didour ulang. Akibatnyo, pemondangan dan udara di lingkungan 
sekitar tempat sampah jadi kotor dan bau. 

Setelah bermusyoworah, warga mendapot sebuoh penyelesoion. Warga 
okan menyiapkon dua macam tempat sampah. Satu tempat sampah untuk 
menampung sampah-sampah yong dapat didaur ulang seperti kertas don 
botol-botol bekas. Tempat sampah loinnya digunokan untuk menampung 
sampah-sampah yong dapot membusuk, misalnya dedaunan dan siso-sisa 
sayur. Selanjutnyo sampoh-sompah yong dapat membusuk itu okan dioloh 
menjadi pupukkompos yang dapatdigunakan warga untukmemupuktanoman. 



Subtema 2: Pentingnya Udara Bersih bagi' Pernapasan 61 









Langkah-Langkah Pembelajaran: 

• Siswa membaca teks tentang hak dan ke- 
wajiban warga masyarakat. 

• Siswa menandai informasi-informasi penting 
pada teks bacaan. 

• Siswa diajak bertanya jawab mengenai 
informasi-informasi penting yang didapat 
dari bacaan. 

• Siswa mendiskusikan topik tentang hak, 
kewajiban, dan tanggung jawabnya seperti 
tertulis pada Buku Siswa. Diskusi dapat 
dilakukan secara klasikal atau dalam 
kelompok-kelompok kecil. 


Kegiatan ini bertujuan agar siswa memahami 
maten Bahasa Indonesia KD 3.2 dan 4.2 serta 
PPKn KD 3.2,1.2,2.2, dan 4.2. 


Hasil yang Diharapkan: 

• Sikap cermat dan teliti siswa saat membaca 
teks bacaan serta sikap aktif saat diskusi. 

• Pengetahuan tentang hak, kewajiban, 
dan tanggung jawab warga masyarakat. 

• Keterampilan siswa dalam menuliskan 
informasi dari bacaan dan berbicara dalam 
diskusi. 


PadaSubtema 1 kamu telah mengetahui makna tanggung jawabdan jenis-jenis 
tanggung jawab sebagai warga masyorakat. Selain tanggung jowob, kita juga 
mempunyai hak dan kewojiban sebagoi wargo masyorakot. Hok, kewajiban, 
don tanggung jawab merupokan tigo hal yang berbeda, tetapi saling berkaitan 
erat satu sama loin dan tidok bisa dipisohkon. Bagaimona tidok? Hak dan 
kewojiban bersifot kodrati yakni melekat bersomo kelahiron manusio. Hakdan 
kewojibon tersebut harus diloksanokan secara bertanggung jowab oleh pihak 
yong bersangkuton. Orong yang tidak meloksanakan hak dan kewojibonnya 
dapot dikatakan sebagai orong yong tidok bertonggung jawob. Bagoimanokah 
perbedoon ontaro hak, kewajibon, dan tanggung jawab? Pohamilah uroian 
berikut ini. 

1. Hak sebagai Warga Masyarakat 

Hok berarti sesuatu yang mutlak menjadi milik seseorang dan 
penggunoannya tergantung kepado orang yang bersangkutan. Jadi, hak 
warga masyarakot adalah sesuatu yang mutlak menjadi milik seseorang 
yang berkedudukon sebagai wargo masyarakat. Bentuk hak warga 
masyarakat seperti berikut. 

a. Mendapotkon perlindungan hukum. 

b. Mendopotkan pekerjoon dan penghidupan yang layak. 

c. Menikmati lingkungan bersih. 

d. Hidup tenang dan domai. 

e. Bebas memilih, memeluk, don menjalankan agama. 

f. Berpendapat dan berorganisasi. 

g. Mengembangkan kebudayaan doeroh. 



I 66 Buku Siswa SD/MI Kelas V 


2. Kewajtban sebagai Warga Masyarakat 

Kewajiban berorti sesuatu yang harus dilakukan dengon penuh raso 
tanggung jowab. Jodi, kewojiban warga masyarakat adoloh sesuatu yong 
horus dilokukan seseorang sebogai wargo masyarakat dengan penuh rasa 
tanggung jowob. Bentuk kewojibon warga masyarakat seperti berikut. 
o. Mematuhi aturan atau normo yang berloku dolom masyarokat. 

b. Menjago ketenangan dan ketertiban lingkungan masyarakot. 

c. Mengikuti kegiatan yang oda di lingkungon RT, RW, otou desa setempot, 
misalnyo kegiotan kerja bokti, gotong royong, dan musyaworah wargo 
mosyarakot setempot. 

d. Menghormati tetangga di lingkungan tempat tinggal. 

e. Membontu tetongga yang terkena musiboh. 

f. Menjago kebersihon lingkungon tempat tinggal. 



Diskusikan hok, kewajiban, don tanggung jowob kolian sebagoi: 

1. anggoto keluorgo, 

2. warga kelos, 

3. warga sekolah, dan 

4. wargo deso. 

Tuliskon hasil diskusi dalam buku tulismu. Setiop periode waktu tertentu 
(misalnya dua minggu sekali atau sebulan sekali), lakukan penilaion terhadap 
dirimusendiri mengenai pelaksonaan hok, kewajiban,dan tonggung jawabmu. 


Jenis Usaha Ekonomi yang Drkelola Sendirt ataupun Kelompok 

Amotilah kegioton ekonomi di lingkungon sekitarmu! Bogoimana 
pengelolaon kegioton ekonomi tersebut? Jika dicermoti, kegioton ekonomi 
tersebut odo yang dikelola sendiri. Ada pulo yang dikelola secaro berkelompok. 
Mari simak pembahosan lebih mendolam. 

1. Jenis Usaha Ekonomi yang Dikeloia Sendiri 

Tahukoh kamu,apa sajakah jenis usaho ekonomi yong dikelolo sendiri? 
Usoha yang dikelola sendiri disebut usaha perorongan. Usaho ekonomi ini 
memiliki modol terbatas don biasanyo dikelola secara sederhana. 


Subtema 2: Pentingnya Udara Bersth bogi Pernaposan ] 67 


Langkah-Langkah Pembelajaran 


• Siswo membaco teks bacaan "Jenis-Jenis Usaha 
Dikelola Sendiri ataupun Berkelompok" untuk 
mengetahui jenis-jenis usaha dan kegiatan 
ekonomi masyarakat Indonesia yang dikelola 
sendiri atau berkelompok. 

• Siswa menandai informasi-informasi penting 
dalam bacaan. 

• Sebagai kegiatan lanjutan, siswa diajak ber- 
tanya jawab mengenai informasi-informasi 
penting dalam bacaan. 


2. Kewojtbon sebagoi Worgo Mosyarakat 

Kewajiban berorti sesuatu yang harus dilakukan dengan penuh rasa 
tanggung jowab. Jodi, kewojiban warga masyarakot adoloh sesuatu yang 
horus dilakukan seseorang sebagai warga masyarakat dengan penuh rasa 
tanggung jowob. Bentuk kewojibon wargo masyarakat seperti berikut. 
o. Mematuhi aturan atau normo yang berloku dolom masyarakat. 

b. Menjago ketenangan dan ketertiban lingkungan masyarakot. 

c. Mengikuti kegiatan yang oda di lingkungon RT, RW, atou desa setempot, 
misolnya kegiotan kerja bakti, gotong royong, dan musyowarah warga 
masyorakot setempot. 

d. Menghormati tetangga di lingkungan tempat tinggal. 

e. Membontu tetongga yang terkena musibah. 

f. Menjago kebersihon lingkungan tempot tinggal. 



Diskusikan hok, kewajiban, dan tanggung jowob kolian sebagoi: 

1. anggoto keluorgo, 

2. wargo kelos, 

3. wargo sekolah, don 

4. warga deso. 

Tuliskon hasil diskusi dalam buku tulismu. Setiop periode waktu tertentu 
(misalnyo dua minggu sekali atau sebulan sekali), lakukan penilaion terhadap 
dirimu sendiri mengenai peloksanaon hok, kewajiban, dan tanggung jawabmu. 


Jenis Usaha Ekonomi yang Dtkelola Sendirt ataupun Kelompok 

Amotiloh kegioton ekonomi di lingkungan sekitarmu! Bagoimana 
pengelolaon kegioton ekonomi tersebut? Jika dicermoti, kegiotan ekonomi 
tersebut odo yang dikelola sendiri. Ada pulo yang dikelola secaro berkelompok. 
Mari simak pembahosan lebih mendolam. 

1. Jenis Usoho Ekonomi yang Dikelola Sendiri 

Tahukah kamu,apa sajakah jenis usaho ekonomi yong dikelola sendiri? 
Usoha yang dikelola sendiri disebut usaha perorangan. Usaho ekonomi ini 
memiliki modol terbatas don biasanyo dikelola secora sederhana. 


Subtema 2: Pentingnya Udara Bersih bogi Pernapasan ] 67 


62 Buku Guru SD/Ml Kelos V 


















Kegiatan ini bertujuan agar siswa paham tentang 
jenis-jenis usahadan kegiatan ekonomi' masyarakat 
Indonesia. (KD IPS 3.3 dan 4.3) 

Hasi'1 yang Diharapkan: 

• Sikap cermat dan teliti dalam menemukan 
informasi penting dalam bacaan. 

• Pengetahuan siswa tentang jenis-jenis usaha 
dan kegiatan ekonomi. 

• Keterampilan siswa dalam menyajikan hasil 
wawancara dalam bentuk laporan tertulis. 

Hasil kegiatan dapat digunakan sebagai data 
bagi guru dan siswa untuk melihat keberhasilan 
pembelajaran dan tidak harus masuk dalam buku 
nilai siswa. 


Contoh usaho ekonomi perorongon sebagai berikut. 

a. Usoha Pertonian 

Sebagion besorusoha pertanion dikelola secaro perorangon. Usaho ini 
memiliki modol terbatas. Lahan yang digarap petani biosanya terbotos, 
lohan persawohan don tegalan. Nomun, odo jugo usoho pertanion yong 
dilakukon secara besar-besoran. 

b. Usaho Perdagangan 

Usaha perdogangon secaro perorongan biasanya berskala kecil dan 
sedong. Contohnyo, pedagang osongon, pedogang keliling, pedogong 
kaki lima, pedagang di pasar, warung, dan toko kelontong. 

c. Usoha Jasa 

Perhotikon usaha joso perorongon di doeroh sekitarmu! Cobo sebutkon 
usaha jasa tersebut! Secaro umum, bonyak usaho jasa yang dikelola 
secoro perorangan.Contohnya,usaha,fotokopi, bengkel,potong rambut, 
dan penjualon pulsa. 



Usaha potong rambut 


d. Industri Kecil 

Industri kecil yong dikelolo perorongon merupakon industri rumahon. 
Contohnya, usaha kerajinan tangan berupa pembuoton keramik, 
suvenir, tembikar, onyoman, don mebel. 

2. Usaho Ekonoml yong Dtkelolo Kelompok 

Usoho ekonomi ini dikelola secora bersama, baik modal, pengeloloan, 
maupun keuntungan. Bentuk usaha ekonomi bersamo odolah sebagai 
berikut. 

a. Pirmo 

Firmo adaloh usaha ekonomi bersama yang didirikon oleh sekurangnyo 
dua sekutu. Pendiri firma biasanya orang-orang yang soling kenal satu 
dengon yang lain. Setiap anggoto firma memiliki hak untuk bertindok 
atas nama firmo. Anggota firma juga bertanggung jawab secora penuh 
atas risiko kerugian firmo. Usaho berbentuk firma biosa bergerak di 
bidang layanan konsultosi hukum don keuangon. 

b. Persekutuan Komanditer 

Persekutuan komanditer (O/) didirikan oleh sekurangnya dua orang 
yang menyetorkon modol. Pado C\/ terdapat dua jenis sekutu, yaitu 
sekutu aktif don sekutu pasif. Sekutu aktif berperan sebagoi investor 


68 Buku Siswa SD/MI Kelas V 


KEGIATAN PENILAIAN 

Dalam kegiaton musyawarah dan kerja bakti itu seluruh warga ikut 
berperon serta. Keikutsertaan worga dalam musyowarah dan kerjo bakti 
merupakan salah satu bentuk tonggung jawab warga dalam menjago 

Menjelaskan lnformasi' Terkait 

^ ^ Jowablah pertanyaan-pertanyaan berikut berdasarkon bacaon "Kerjo Bakti". 

Pertanyaan Apa, Di mana, kapan, siapa, : 
mengapa, dan Bagimana [ 

2. Di mona kerja bakti dilakukan? 

) 
1 
1 

I 64 .1 Buku Siswa SD/MI Kelas V 


3. Mengopa kerja bakti dilakukan? 


[ 


4. Siapa yang mengikuti kerja bakti? 


[ 


kerjo bakti dilakukan? 

I 



Bentuk Penilaian: Nontes 
Instrumen Penilaian: Rubrik 


KD Bahasa Indonesia 3.2 dan 4.2 


Aspek 

Baik Sekah' 

Baik 

Cukup 

Perlu Bimbingan 

4 

3 

2 

1 

Pengetahuan 

tentang 

Memilah 
lnformasi' yang 
Didapat (B1 3.2) 

Benar dalam 
menjawab 7 
pertanyaan 
dengan bahasa 
yang runtut dan 
menggunakan 
kosakata baku 

Benar dalam 
menjawab 6 
pertanyaan 
dengan bahasa 
yang runtut dan 
menggunakan 
kosakata baku 

Benar dalam 
menjawab 5 
pertanyaan 
dengan bahasa 
yang runtut dan 
menggunakan 
kosakata baku 

Benar dalam 
menjawab 
pahng banyak 

4 pertanyaan 
dengan bahasa 
yang runtut dan 
menggunakan 
kosakata baku 


Subtema 2: Pentingnya Udara Bersih bagi' Pernapasan 63 


























Aspek 

Baik Sekah' 

Baik 

Cukup 

Perlu Bimbingan 

4 

3 

2 

1 

Keterampilan 

dalam 

Menyajikan 
lnformasi' (B1 

4.2) 

Jawaban 
sangat mudah 
dibaca dan 
sangat mudah 
dimengerti' 

Jawaban 
mudah dibaca 
dan mudah 
dimengerti' 

Jawaban mudah 
dibaca namun 
agak suht 
dimengerti' 

Jawaban agak 
suht dibaca dan 
dimengerti' 


Sikap Kecermatan dan Kemandirian 

Diisi dengan catatan khusus hasil pengamatan terhadap sikap siswa yang sangat baik dan 
perlu pendampingan, digunakan sebagai data dalam rekapitulasi penilaian sikap. 


Catatan: 

Rubrik digunakan sebagai pegangan guru dalam memberikan umpan balik 
terhadap tugas peta pikiran, hasil dan' kegiatan ini' tidak harus dimasukkan ke 
dalam buku nilai (sangat tergantung pada kesiapan siswa). Tujuan utama dari 
kegiatan ini adalah agarsiswa memahami informasi dalam teks. Guru dapat 
melihat keberhasilan pembelajaran tentang informasi dalam teks dari hasil 
keseluruhan kelas secara umum. 


64 Buku Guru SD/Ml Kelas V 













Pembelajaran 4 


Pemetaan Kompetensi Dasar 


PPKn ^ 

1.2 Menghargai kewajiban, 
hak, dan tanggung jawab 
sebagai warga masyarakat 
dan umat beragama dalam 
kehidupan sehari-han' 

2.2 Menunjukkan sikap 
tanggung jawab dalam 
memenuhi kewajiban 
dan hak sebagai warga 
masyarakat dalam 
kehidupan sehari-han' 

3.2 Memahami' hak, kewajiban 
dan tanggung jawab 
sebagai' warga dalam 
kehidupan sehan'-han' 

4.2 Menjelaskan hak, 
kewajiban, dan tanggung 
jawab sebagai' warga 
masyarakat dalam 
kehidupan sehan'-han' 


r 


3.3 


Bahasa Indonesia 

Mengklasi'fi'kasi' i'nformasi' 
yang didapat dan' buku ke 
dalam aspek: apa, di' mana, 
kapan, siapa, mengapa, 
dan bagaimana 

Menyajikan hasi'1 klasi'fi'kasi' 
i'nformasi' yang didapat dan' 
buku yang dikelompokkan 
dalam aspek: apa, di' 
mana, kapan, siapa, 
mengapa,dan bagaimana 
menggunakan kosakata 
baku 


IPS 

Menganalisis peran 
ekonomi' dalam upaya 
menyejahterakan 
kehidupan masyarakat 
di' bidang sosial dan 
budaya untuk memperkuat 
kesatuan dan persatuan 
bangsa 

Menyajikan hasi'1 
analisis tentang peran 
ekonomi' dalam upaya 
menyejahterakan 
kehidupan masyarakat 
di' bidang sosial dan 
budaya untuk memperkuat 
kesatuan dan persatuan 
bangsa 



Subtema 2: Pentingnya Udara Bersih bagi' Pernapasan 65 






















Tujuan Pembelajaran: 

• Dengan membaca teks dalam buku, siswa dapat menjelaskan informasi 
terkait pertanyaan apa, siapa, di mana, mengapa, dan bagaimana. 

• Dengan menyimak penjelasan guru dan membaca informasi, siswa mampu 
menjelaskan pengaruh kegiatan ekonomi terhadap tingkat kesejahteraan 
masyarakat. 

• Dengan berdiskusi, siswa mampu menjawab pertanyaan tentang pengaruh 
kegiatan ekonomi terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat. 

Media/Alat Pembelajaran: 

• Teks bacaan, lingkungan. 


KEGIATAN PEMBELAJARAN 
Langkah-Langkah Pembelajaran: 

• Pada awal pembelajaran, guru menstimulus 
ide, gagasan, dan motivasi siswa. Guru 
mengajak siswa bertanya jawab dengan 
pertanyaan "Apa kamu suka membaca cerita 
pendek (cerpen)?" 

Catatan 1: 

Gum dapat menambahkan pertanyaan berikut. 

1. Apa judul cerpen yang pernah kalian 
baca? 

2. Di mana kalian menemukan cerpen yang 
dibaca? 

3. Mengapa kamu suka membaca cerpen? 

• Guru meminta siswa untuk mengungkapkan 
pendapatnya dengan percaya diri. 

Catatan 2: 

• Gum membangun suasana belajar yang 
menyenangkan dan menantang dengan 
pendekatan interaktif. 

• Jadikan jawaban-jawaban siswa sebagai 
media untuk mengetahui seberapa jauh 
siswa dalam mengenal tanggung jawabnya 
sebagai warga sekolah. 



Apakoh kamu suka membaco cerito pendek (cerpen)? Nah, coba sekarang 
bacolah cerpen berikut. Cerpen ini bercerito tentang tanggung jawab dolom 
keluarga. 


Tanggung Jawab Ade 

Oleh Gusti Noor 

Sebenarnyo Ade tohu dan mengerti, setiap hori Kak Nina selalu 
membontu Ibu menyiopkon makonon untuk dijual. Mengontarkan ke worung- 
warung dengan mengendorai sepeda sebelum pergi kesekolah. Ade juga tahu, 
Kak Nina sering terlombat tibo di sekolah korenonya. Tetopi onehnya Kak Nina 
tidok pernah tertinggal pelajaronnya. Kok Nina di rumoh selalu mengulang 
pelajaron yong diberikon di sekoloh. Dan raso-rasanya, Kok Nino odaloh orong 
yong poling baik di rumoh ini. Dan Ade tidak pernah merasa iri bilo Kok Nina 
dibelikan sesuotu sedong dio sendiri tidak. 

Tetopi sekorong ini, pagi hori ini, Ade bersungut-sungut. Kak Nino sakit, 
berarti tidak berongkat ke sekoloh dan tidak odo yang mengontor dagongan 
ke warung-warung. Ibu sudah lamo tidok bisa pergi ke mono-mano korena 
mudoh sakit kepola. Sotu-satunya yong bisa diharapkon odalah Ade. 

"Apo Ade tidok ingin membontu ibu? Sekali ini soja, selagi Kakakmu sokit, 
De...," Ibu berkoto dengan penuh horap. 

"Ade hari ini oda ulongon, Bu. Horus berongkot lebih awal... Semolam tidak 
sempat bonyak belajar...," jawab Ade sambil menyiopkan buku-bukunya. 
Wojahnyo tampok cemberut. Ibu menarik nopas ponjang mendengor aloson 
yong diberikon Ade. Kalau sudoh demikion, mau apa lagi? 

"Biarlah saya sendiri soja, Bu. Rosonya kepala saya sudah tidok pening logi,"seru 
Kak Nina dori dalom kamor. Mendengarsuara Kak Nina,lbu lolu meninggalkan 
Ade yang masih berwajah cemberut. 

"Betul kau sudah sehat, Nino? Ibu khawatir nanti maloh tamboh sakitmu," kata 
Ibu. Kak Nino bangkit perlahon dori tempot tidurnyo lalu pergi ke kamar mondi. 
Ibu honya mengowasi dori belakang sambil menggendong adiknya yang masih 
bayi. 

"Kenapo tidak kou bilong dari todi kolou bodanmu tidak sehot, Nin? Kalou saja 
kau bilang selagi Bopak belum berongkat, posti Bapokmu yong mengontorkan 
kue-kue dogongon kita ini...," bisik Ibu. 


\ 72 ) Buku Siswo SD/MI Kelas V 


"Boru teraso seteloh soya mandi todi Bu... Mulonya tokteroso opa-opa. Mungkin 
sebentar juga sembuh, Bu," jowob Nino sambil terus berpakoian. 

Ade berangkat tergeso-geso. Ado ulangon, begitu olosan yang 
disompaikannya untukmenolok tugos yong biaso dilokukan Kok Nina. Padohal 
ia tidok langsung menuju ke sekolah, karena di sekolah podo woktu sepagi itu 
mosih sepi. Bohkon mungkin gerbangnya belum dibuko. Don sebenarnyo pulo 
tidak oda ulongan. Ade sengaja menolok tugas itu karena molu. lo tidok mou 
temon-temonnya melihatnyo noik sepeda sombil membawa keranjang kue- 
kue. la tidak mau dikata-kotai temon-teman seperti yong dialomi Alip yang 
mengantarkan koron tiap pagi itu. 

Hari mosih pagi benar. Ade tidak tohu okan ke mana tujuonnyo poda 
pagi itu. Apokoh akon mompir ke rumoh Tino? Atau Ninuk? Ah lebih baik ke 
rumah Yova soja. Biasanya anak itu sudah siap pagi-pagi sekali. Aku biso 
meluongkon waktu menunggu siang di rumohnyo, pikir Ade. 

Tibadi rumahYova,Adeternyataharusmenunggu lama sekali.Yovamasih 
berjalan-jalan bersomo adiknyo yang masih kecil. Mama Yovo sedang menota 
meja makon untuk soropan Paponya. Kokok Yova sedang mengepel lontai. 
Papa Yova sedang mencuci mobil. Bik lcih sedong membantu mempersiopkan 
mokanon di dapur. Dan Ade merasa jengoh menunggu di teros. 

"Tunggu sebentor, De. Yova cuma mengojak jalan-jalon Vino menghirup embun 
pagi. Tok lamo lagi dia pasti kembali. Dia juga sudoh siap okan berangkat...," 
koto Papo Yovo mencobo menentramkon kegundohon Ade yang sedong 
menunggu itu. 

Tetapi yang dikatokan oleh Papa Yova itu ternyota lama sekali bagi Ade. 
Jom dinding di rumah Yovo menunjukkan pukul enom lebih sepuluh menit. 
Jarumnya bergerok perlahan. Ade semokin merosa tidak enok duduk di kursi 
teros. Tak lamo kemudion Bik lcih mengontar secangkir teh manis dengan ubi 
goreng. 

"Silokan diminum, Neng Ade," Bik lcih menoworkon. 

"Saya mau berongkot dulu, Bik," jawabnya kepada Bik lcih. Lolu kepodo Papa 
Yova dio pamitan sombil bergegas pergi, "Terima kasih... Om, soya mou 
berangkot saja dulu. Mou mampir ke rumoh Ninuk, Om..." la tiba-tibo gugup. 
Papa Yovo keheronan, demikian pula Bik lcih. Mereka heron melihat Ade tiba- 
tiba pergi dan melangkah lebar-lebar meninggalkan rumah itu. 

Semua orang sibuk, semuanya bekerja. Semuanya, tanpo kecuali. Kak 
Nino jugo. Podahal Kak Nino sedong sakit. Kareno tonggung jowabnya sebogai 
anok tertua dan juga kareno raso soyongnya kepoda keluarga, Kak Nina 
berpoyoh-payah pergi mengantor kue. Padahal Kak Nino sakit. Bogoimona 
kolau sakitnya bertambah parah? Bagoimana kolau Kak Nina jotuh dari sepeda 
korena kepalanya pening? Bagaimona kalau sampai... oh. Ade seperti ingin 


Subtema 2: Pentingnya Udara Bersih bogi Pernapasan | 73 


66 Buku Guru SD/Ml Kelos V 


















• Apresiasi semua jawaban siswa, termasuk 
jika ada jawaban yang aneh. 

• Siswa lalu diminta untuk membaca cerpen 
berjudul 'Tanggung Jawab Ade" pada buku 
siswa. Kegiatan membaca ini dapat dilakukan 
dengan 3 cara, yaitu sebagai berikut 

1. Cara pertama: 

Guru memberikan waktu selama 5 
menit dan siswa diminta membaca 
dalam hati. 

2. Cara kedua: 

Guru menunjuk satu siswa untuk 
membacakan bacaan tersebut dan 
meminta siswa lain menyimak. 

3. Cara ketiga: 

Bacaan tersebut dibaca secara ber- 
gantian dan bersambung oleh seluruh 
siswa. 


10. Apa yong dikotakon Kak Nina kepada Ade? 


Pada cerpen "Tanggung Jawab Ade" ibu Ade mempunyai usoha mokanan untuk 
dijuol ke warung-worung. Dori usaho mokonan itu tentunya ibu Ade akan 
memperoleh keuntungan. Keuntungon inilah yang akon menjadi tambohon 
penghosilan bagi keluarga Ade. Usoha yong dilokukan ibu Ade tersebut 
merupokan contoh kegiatan ekonomi yong diharapkan dapot meningkatkan 
kesejahteraan keluarga Ade. Supoya lebih jelas, bocalah bacaan berikut. 


Pengaruh Kegiatan Ekonomi terhadap Kesejahteroan Masyorokat 

Dolam kehidupon sehari-hori, kita tidok lepas dari kegioton ekonomi. 
Apa sojakah kegiaton ekonomi yong dilokukon sehari-hori? Kegioton ekonomi 
meliputi kegiatan produksi, distribusi, dan konsumsi. Ketigo kegiatan ekonomi 
ini saling berkoiton sotu soma lain. Satu kegiatan ekonomi terhombat akon 
mengganggu kegiatan ekonomi loinnyo. 

1. Produksi 

Apa itu produksi? Amatilah kegiatan ekonomi perajin gerobah! Seorang 
perojin okon mencari tanah liat sebagoi bahan boku. Tanoh liot ini dioloh 
menjodi berbagoi bentuk, misalnya gerabah. Gerobah yong sudah dibuat 
akan dijemur kemudion dibokar. Proses akhir, gerabah tersebut diwarnai 
kemudiondijual kepado konsumen. Dari ilustrasi tersebutdapatdikotakan 
seorong perajin telah melakukan kegiotan produksi. Jodi, produksi odaloh 
kegiaton menghasilkan barang dalom rangko memenuhi kebutuhan 
hidup. Orong yang melakukan kegiaton produksi disebut produsen. Coba 
kamu berikan contoh kegiatan produksi yong terdapot di sekitor tempat 
tinggalmu. 





Proses produksi geroboh 


76 Buku Siswo SD/MI Kelos V 


Hasi'1 yang Diharapkan: 

• Siswo termotivasi untuk belajar lebih jauh lagi. 

• Siswa mampu menggali informasi dari cerpen yang dibaca. 

• Siswa memahami mengenai makna tanggung jawab. 

• Siswa mampu membaca dengan baik. 


Langkah-Langkah Pembelajaran: 

• Pada awal pembelajaran, guru menstimulus 
ide, gagasan, dan motivasi siswa. Guru 
mengajak siswa bertanya jawab dengan 
pertanyaan "Apa kamu suka membaca cerita 
pendek (cerpen)?" 


Hasi'1 yang Diharapkan: 

• Siswa mampu menggali informasi dari 
cerpen yang dibaca. 

• Siswa mampu menuliskan informasi bacaan 
dengan baikdan benar. 

• Siswa mampu mengerjakan dan menyelesai- 
kan tugas secara mandiri dan tanggung 
jawab. 


2. Berapa anggoto keluorga Ade? 


3. Siopa yang bioso mengontar kue setiop pagi ke warung-worung? 


4. Apa yang terjadi pada Kak Nino? 


5. Bagoimana Ade menolak permintaan itu untuk menggantikan tugas Kak 
Nina? 


6. Mengapo Ade tidak mau menggantikan tugas Kok Nina? 


7. Di mano Ade menunggu sebelum berangkat ke sekolah? 


8. Mengapo Ade merasa gundah saat berlongsung pelojaran di sekolah? 


9. Apa yang dilakukon Ade setiba di rumah kembali? 


Subtemo 2: Pentingnyo Udoro Bersih bogi Pernaposan 75 


Subtema 2: Pentingnya Udara Bersih bagi Pernapasan 67 






















Langkah-Langkah Pembelajaran: 

• Guru menghubungkan maten' dan' cerpen 
ke maten' kegiatan ekonomi dengan 
menggunakan kalimat kunci, "Usaha yang 
dilakukan oleh ibu Ade dalam cerpen 
merupakan contoh kegiatan ekonomi. 

Kegiatan ekonomi tersebut bertujuan untuk 
meningkatkan kesejahteraan keluarga." 

• Setelah itu, siswa diminta untuk membaca 
bacaan dalam buku siswa yang berjudul 
"Pengaruh Kegiatan Ekonomi terhadap 
Kesejahteraan Masyarakat" 

• Seperti pada langkah pembelajaran 
sebelumnya, kegiatan membaca ini dapat 
dilakukan dengan 3 cara, yaitu. 

1. Cara pertama: 

Guru memberikan waktu selama 5 menit dan siswa diminta membaca 
dalam hati. 

2. Cara kedua: 

Guru menunjuk satu siswa untuk membacakan bacaan tersebut dan 
meminta siswa lain menyimak. 

3. Cara ketiga: 

Bacaan tersebut dibaca secara bergantian dan bersambung oleh 
seluruh siswa. 

• Guru dapat menggunakan salah satu cara di atas secara bergantian. 

Hasi'1 yang Diharapkan: 

• Siswa mampu menggali informasi dari bacaan. 

• Siswa mengetahui pengaruh kegiatan ekonomi terhadap kesejahteraan 
masyarakat. 

• Siswa mampu membaca dengan baik. 


10. Apa yang dikatakan Kak Nina kepada Ade? 


Pada cerpen "Tanggung Jawob Ade" ibu Ade mempunyai usaho mokanon untuk 
dijuol ke warung-warung. Dori usoho makanan itu tentunya ibu Ade akan 
memperoleh keuntungan. Keuntungan inilah yong akan menjadi tambohan 
penghosilan bagi keluargo Ade. Usaha yang dilakukan ibu Ade tersebut 
merupakan contoh kegiatan ekonomi yang diharapkan dapat meningkotkan 
kesejahteraan keluarga Ade. Supaya lebih jelas, bacalah bacaan berikut. 


Pengaruh Kegiatan Ekonomi terhadap Kesejahteraan Masyarakat 

Dalam kehidupan sehori-hori, kita tidak lepos dari kegiatan ekonomi. 
Apa sajokah kegiatan ekonomi yang dilakukon sehari-hari? Kegiotan ekonomi 
meliputi kegiatan produksi, distribusi, dan konsumsi. Ketiga kegiatan ekonomi 
ini saling berkoitan satu soma lain. Satu kegiatan ekonomi terhombat akon 
mengganggu kegiotan ekonomi lainnya. 

1. Produksi 

Apa itu produksi? Amotilah kegiaton ekonomi perojin geraboh! Seorang 
perojin okan mencari tanoh liat sebogai bahan baku. Tanoh liot ini dioloh 
menjadi berbagoi bentuk, misalnya gerabah. Geraboh yang sudoh dibuot 
akan dijemur kemudian dibakar. Proses akhir, geraboh tersebut diwarnai 
kemudiondijuol kepoda konsumen. Dari ilustrasi tersebutdapotdikatakon 
seorang perajin teloh melakukan kegiatan produksi. Jodi, produksi odaloh 
kegiotan menghosilkan borong dolam rangka memenuhi kebutuhon 
hidup. Orang yang melakukan kegiotan produksi disebut produsen. Coba 
kamu berikan contoh kegioton produksi yang terdopat di sekitor tempot 
tinggalmu. 



Proses produksi geroboh 


( 76 I Buku Siswa SD/MI Kelas V 




68 Buku Guru SD/Ml Kelos V 















Langkah-Langkah Pembelajaran: 

• Gum mengajak siswa untuk menyimpulkan 
pengaruh kegiatan ekonomi terhadap 
kesejahteraan masyarakat. 

• Pada kegiatan AYO, BERDISKUSI: siswa 
mendiskusikan pertanyaan berikut. 

1. Menurutmu, apa pengaruh kegiatan 
ekonomi terhadap kesejahteraan 
masyarakat? 

2. Apakah kegiatan ekonomi dapat ber- 
dampak positif terhadap peningkatan 
kesejahteraan masyarakat? Bagaimana 
penjelasanmu? 

• Kegiatan berdiskusi dapat dilakukan 
dengan fokus kegiatan sebagai berikut. 

1. Eksplorasi: ajarkan siswa untuk mengeksplorasi hasil diskusi tentang 
pengaruh kegiatan ekonomi terhadap kesejahteraan masyarakat. 

2. Pengumpulan Data: ajarkan siswa sehingga terbiasa untuk mengolah 
data menjadi sebuah informasi yang berguna melalui konsep 
pelaporan tertulis. 

3. Komunikasi: fasilitasi sebuah diskusi kelas di mana siswa 
mengomunikasikan hasil pencariannya. 

• Selama proses kegiatan berlangsung, guru berkeliling memandu siswa- 
siswa yang mengalami kesulitan. 

Catatan: 

• Diskusi dilakukan secara berkelompok. Bentuk kelompok-kelompok 
terdiriatas3-4siswa perkelompok.Setiapkelompokdimintamendiskusikan 
jawaban pertanyaan-pertanyaan dalam buku siswa dan menuliskan 
hasilnya. Selanjutnya jawaban dari tiap kelompok didiskusikan bersama 
kelompok lain. Guru dapat bertindak sebagai moderator atau menunjuk 
salah satu siswa menjadi moderator. 

Hasi'1 yang Diharapkan: 

• Siswa mengetahui mengenai pengaruh kegiatan ekonomi terhadap 
kesejahteraan masyarakat. 

• Siswa mengetahui dampak positif kegiatan ekonomi terhadap peningkatan 
kesejahteraan masyarakat. 

• Siswa memiliki kemampuan bekerja sama dalam kelompok dengan 
mengembangkan sikap saling menghargai pendapat, tugas, dan peran 
masing-masing anggota kelompok. 

• Siswa memiliki kemampuan berkomunikasi dan berinteraksi dengan orang 
lain. 


barang, kegiatan yang dapat mengurangi nilai guna borong juga termasuk 
kegioton konsumsi. Misalnya, kamu mengenakan seragam dan sepotu 
ketiko sekoloh. 



Kegiatcin Konsumsi 


Konsumsi diartikon kegiaton menghabiskan atau mengurongi nilai 
guna barang dan josa untuk memenuhi kebutuhon hidup. Orong yong 
melakukan kegiatan konsumsi disebut konsumen. Untuk mengonsumsi 
barang otou joso, masyarakat mengeluarkon pengorbonon tertentu. 
Pengorbanan dapat berupo uong atou waktu. Dengon mengonsumsi 
barong atau jasa, masyarakat berusaha memperoleh kepuosan optimol. 
Ini dilakukon untuk mencapai tarof hidup sejahtera. 





Kamu telah mengetohui kegioton ekonomi masyorakat. Diskusikan jawaban 
pertanyaan-pertonyoan berikut. 

1. Menurutmu, apa pengaruh kegiatan ekonomi terhadap kesejohteraan 
masyorakat? 

2. Apakah kegiotan ekonomi dapat berdampak positif terhodap peningkatan 
kesejahteroan masyarakot? Bagoimano penjelosanmu? 


78 } Buku Siswa SD/MI Kelas V 


Subtema 2: Pentingnya Udara Bersih bagi Pernapasan 69 














RENUNGAN 

Langkah-langkah Pembelajaran 

• Siswa diminta untuk mengidentifikasi jenis 
kegiatan produksi, distribusi, dan konsumsi 
yang ada di lingkungan tempat tinggalnya. 

Kemudian, siswa diminta untuk menuliskan 
hasilnya pada kolom yang telah disediakan. 

• Secara mandiri siswa diminta untuk 
menuliskan hasil identifikasinya berdasarkan 
pemahaman yang sudah diperoleh selama 
kegiatan pembelajaran berlangsung. 

• Guru mengidentifikasi dan menganalisais 
jawaban masing-masing siswa untuk 
mengetahui sejauh mana tingkat pemahaman 
siswa mengenai kegiatan produksi, distribusi, 
dan konsumsi dalam masyarakat. 

Catatan: 

• Kegiatan ini merupakan media untuk mengukur seberapa banyak materi 
yang sudah dipelajari dan dipahami siswa. 

• Pada aktivitas ini lebih ditekankan pada sikap siswa setelah mempelajari 
materi. 

• Sebagai tindaklanjut dari kegiatan ini, guru dapat memberikan REMEDIAL 
dan PENGAYAAN sesuai dengan tingkat pencapaian masing-masing siswa. 

Hasi'1 yang Diharapkan: 

• Siswa mengetahui kegiatan produksi, distribusi, dan konsumsi pada 
masyarakat di lingkungan sekitar tempat tinggalnya. 

• Siswa mampu mengidentifikasi kegiatan produksi, distribusi, dan konsumsi 
pada masyarakat di lingkungan sekitar tempat tinggalnya. 





Apa jenis kegiotan produksi, distribusi, dan konsumsi yang ada di lingkungon 
sekitarmu? Isilah tabel berikut! 


1 Jenls Kegiatan Ekonomr dr Llngkungan Sekitarku 

No. 

Produksi 

Distrrbusi' 

Konsumsi 


1' , - ' . *• 

_ .L . . 



1 












a. a.' 'tI r 

... 












Diskusikan dengan kedua orang tuamu, kegiatan konsumsi opa sajakoh yong 
terjodi di dalom keluorgamu. 

Kegiotan konsumsi di keluargaku: 



Subtema 2: Pentingnya Udara Bersih bagi Pernapasan ] 79 


KERJASAMA DENGAN ORANG TUA 
Langkah-Langkah Pembelajaran 

• Siswa melakukan diskusi bersama kedua orang tuanya mengenai kegiatan 
konsumsi yang dilakukan dalam keluarga. 

• Selesai melakukan diskusi, siswa lalu menuliskan hasil diskusinya dalam 
kolom yang telah tersedia pada buku siswa. 


70 Buku Guru SD/Ml Kelas V 

























Hasil yang Diharapkan: 

• Siswa mengetahui kegiatan konsumsi yang dilakukan keluarga. 

• Siswa mampu berdiskusi secara demokratis dengan orang tuanya. 

• Siswa memiliki keterampilan berdiskusi yang baik. 


PEN1LA1AN 

Rubrik Mendiskusikan Kegiatan Ekonomi Masyarakat 


Aspek 

Baik Sekah' 

Baik 

Cukup 

Perlu Bimbingan 

4 

3 

2 

1 

Isi' dan 

Menuhskan 

Menuhskan 

Menuhskan 

Menuhskan 

Pengetahuan: 

4 pengaruh 

3 pengaruh 

2 pengaruh 

1 pengaruh 

1. Siswa 
menuhskan 

4 pengaruh 
kegiatan 

pknnnm i 

kegiatan 

kegiatan 

kegiatan 

kegiatan 

ekonomi' 

ekonomi' 

ekonomi' 

ekonomi' 

terhadap 

terhadap 

terhadap 

terhadap 

kesejahteraan 

kesejahteraan 

kesejahteraan 

kesejahteraan 

masyarakat 

masyarakat 

masyarakat 

masyarakat 

1 1 1 1 1 1 

terhadap 

kesejahteraan 

masyarakat 

dan 4 dampak 

dan 3 dampak 

dan 2 dampak 

dan 1 dampak 

posi'ti'f kegiatan 

posi'ti'f kegiatan 

posi'ti'f kegiatan 

posi'ti'f kegiatan 

ekonomi' 

ekonomi' 

ekonomi' 

ekonomi' 

terhadap 

terhadap 

terhadap 

terhadap 

2. Siswa 

peningkatan 

peningkatan 

peningkatan 

peningkatan 

menuhskan 

kesejahteraan 

kesejahteraan 

kesejahteraan 

kesejahteraan 

4 dampak 

posi'ti'f kegiatan 

ekonomi' 

terhadap 

peningkatan 

kesejahteraan 

masyarakat 

masyarakat 

masyarakat 

masyarakat 

masyarakat 

Penggunaan 

Bahasa 

Bahasa 

Bahasa 

Bahasa 

Bahasa Indonesia 

Indonesia yang 

Indonesia yang 

Indonesia yang 

Indonesia yang 

yang baik dan 

baik dan benar 

baik dan benar 

baik dan benar 

baik dan benar 

benar saat 

digunakan 

digunakan 

digunakan 

digunakan 

menuhskan hasi'l 

dengan 

dengan 

dengan 

dengan efi'si'en 

diskusi': 

efi'si'en dan 

efi'si'en dalam 

efi'si'en dalam 

dalam sebagian 

Bahasa Indonesia 

menank dalam 

keseluruhan 

sebagian besar 

keci'1 penuhsan 

yang baik dan 
benar 

keseluruhan 

penuhsan 

penuhsan 

penuhsan 



Subtema 2: Pentingnya Udara Bersih bagi' Pernapasan 71 













Aspek 

Baik Sekah' 

Baik 

Cukup 

Perlu Bimbingan 

4 

3 

2 

1 

Sikap saat 

kegiatan 

berdiskusi': 

1. Menghargai'dan 
mendengarkan 
pendapat 
anggota 
kelompok 

2. Mampu 
mengemukakan 
pendapatnya 
sendiri' 

3. Mampu 
bennteraksi' 
dengan anggota 
kelompok 

4. Akti'f dalam 
kegiatan diskusi' 

Memenuhi 
semua kntena 
yang ditetapkan 

Memenuhi 3 
dan' 4 kntena 
yang ditetapkan 

Memenuhi 

2 dan' 4 
kntena yang 
ditetapkan 

Memenuhi 1 dan' 
4 kntena yang 
ditetapkan 

Keterampilan 
menyusun 
pertanyaan dan 
jawaban dengan 
runtut dan 
kosakata baku. 

Keseluruhan 
hasi'1 penuhsan 
dan' hasi'1 
pengamatan 
yang sistematis 
dan benar 
menunjukkan 
keterampilan 
penuhsan yang 
sangat baik, di' 
atas rata-rata 
kelas 

Keseluruhan 
hasi'1 penuhsan 
dan' hasi'1 
pengamatan 
yang sistematis 
dan benar 
menunjukkan 
keterampilan 
penuhsan yang 
baik 

Sebagian besar 
hasi'1 penuhsan 
dan' hasi'1 
pengamatan 
yang sistematis 
dan benar 
menunjukkan 
keterampilan 
penuhsan 
yang terus 
berkembang 

Hanya sebagian 
keci'1 hasi'1 
penuhsan 
dan' hasi'1 
pengamatan 
yang sistematis 
dan benar 
menunjukkan 
keterampilan 
penuhsan 
yang masih 
perlu terus 
ditingkatkan 


Bentuk Penilaian: Nontes 


Instrumen Penilaian: Rubnk 
KD Bahasa Indonesia 3.2 dan 4.2 


Aspek 

Baik Sekah' 

Baik 

Cukup 

Perlu Bimbingan 

4 

3 

2 

1 

Pengetahuan 
tentang 
Memilah 
lnformasi' 
yang Didapat 

Benar dalam 
menjawab 7 
pertanyaan 
dengan bahasa 
yang runtut dan 
menggunakan 
kosakata baku 

Benar dalam 
menjawab 6 
pertanyaan 
dengan bahasa 
yang runtut dan 
menggunakan 
kosakata baku 

Benar dalam 
menjawab 5 
pertanyaan dengan 
bahasa yang runtut 
dan menggunakan 
kosakata baku 

Benar dalam 
menjawab 
pahng banyak 

4 pertanyaan 
dengan bahasa 
yang runtut dan 
menggunakan 
kosakata baku 


72 Buku Guru SD/Ml Kelas V 





















Aspek 

Baik Sekah' 

Baik 

Cukup 

Perlu Bimbingan 

4 

3 

2 

1 

Keterampilan 

dalam 

Menyajikan 

lnformasi' 

Jawaban 
sangat mudah 
dibaca dan 
sangat mudah 
dimengerti' 

Jawaban 
mudah dibaca 
dan mudah 
dimengerti' 

Jawaban mudah 
dibaca namun 
agak suht 
dimengerti' 

Jawaban agak 
suht dibaca dan 
dimengerti' 


Sikap Kecermatan dan Kemandinan 

Diisi' dengan catatan khusus hasi'1 pengamatan terhadap sikap siswa yang sangat baik dan 
perlu pendampingan, digunakan sebagai' data dalam rekapitulasi' penilaian sikap 


Subtema 2: Pentingnya Udara Bersih bagi' Pernapasan 73 












Pembelajaran 5 


Pemetaan Kompetensi Dasar 


Bahasa Indonesia 

3.2 iviengklasifikasi informasi 
yang didapat dan' buku ke 
dalam aspek: apa, di mana, 
kapan, siapa, mengapa, 
dan bagaimana 


4.2 


Menyajikan hasil klasifikasi 
informasi yang didapat dan' 
buku yang dikelompokkan 
dalam aspek: apa, di' 
mana, kapan, siapa, 
mengapa, dan bagaimana 
menggunakan kosakata 
baku 




f 



SBdP 

3.3 Memahami' pola lantai' 
dalam tan' kreasi' daerah 


4.2 


IPA 

Menjelaskan organ 
pernapasan dan fungsi'nya 
pada hewan dan manusia, 
serta cara memelihara 
kesehatan organ 
pernapasan manusia. 

Membuat model sederhana 
organ pernapasan manusia 


4.3 Mempraktikkan pola lantai' 
pada gerak tan' kreasi' 
daerah 


74 


Buku Guru SD/Ml Kelas V 





















TUJUAN PEMBELAJARAN 


• Dengan menyimak penjelasan guru dan membaca teks, siswa mampu 
mengidentifikasi berbagai' penyakit yang berhubungan dengan organ per- 
napasan pada manusia. 

• Dengan membaca teks dalam buku, siswa dapat menjelaskan informasi 
terkait pertanyaan apa, siapa, di mana, mengapa, dan bagaimana. 

• Dengan mempresentasikan bagan, siswa dapat menjelaskan berbagai pe- 
nyakit yang berhubungan dengan organ pernapasan pada manusia. 

• Dengan menunjukkan kliping, siswa dapat menceritakan karya tari daerah 
yang menggunakan properti. 

• Dengan memperhatikan gambar, video tari, atau bimbingan guru, siswa 
dapat berlatih gerakan tari daerah menggunakan properti. 

Media/Alat Pembelajaran: 

• Teks bacaan, media (surat kabar/koran), lingkungan. 

KEGIATAN PEMBELAJARAN 

Langkah-Langkah Pembelajaran: 

• Pada awal pembelajaran, guru menstimulus ide, gagasan, dan mo- 
tivasi siswa. Guru mengajak siswa mengamati gambar dan narasi pada 
buku siswa. 

• Guru meminta siswa untuk bercerita di depan kelas dengan percaya 
diri. 

Catatan: 

• Guru membangun suasana belajar yang 
menyenangkan dan menantang dengan 
pendekatan interaktif. 

• Apresiasi semua cerita siswa, termasuk jika 
ada jawaban yang aneh. 

Hasil yang Diharapkan: 

• Siswa termotivasi untukbelajarlebih jauh lagi. 

• Siswa mampu bercerita di depan kelas dengan 
baik dan percaya diri. 



Saat lomba, Doni merasa sesak napas. Dani menderito asma sehingga 
mudah sesak napas. Untunglah Dani selalu membawa botol spray untuk 
melegakan pernapasannya. Asma merupokan solah sotu penyakit yang 
menyerang orgon pernaposan. Adokoh penyokit lain yang menyerang organ 
pernapason? Bacaloh uraian berikut. 

Penyakit poda Sistem Pemapason 

Organ pernopasan manusia terdiri otos hidung, tenggorokon, dan paru- 
paru. Setiap orgon tersebut dapot mengalomi gongguon akibot kumon penyakit 
yong berosal dari lingkungan otau kebiosoan hidup toksehat. Berikut beberapo 
contoh gangguan pada sistem pernapason monusia. 

1. Emfisema, merupakan penyokit podo paru-paru. Paru-poru mengalami 
pembengkakon karena pembuluh daroh pado paru-paru kemasukan 
udoro. 

2. Asmo, merupokan kelainan penyumboton saluran pernapasan yang 
disebabkon oleh alergi debu, bulu, atau perubahan cuoco. Kelainan ini 
dapot diturunkan don dopot kambuh jiko suhu lingkungan cukup rendah 
atau keodaan dingin. 



3. Kanker paru-paru. Penyakit ini merupakan saloh sotu penyakit paling 
berbahayo. Sel-sel kanker pado poru-paru terus tumbuh tidok terkendoli. 
Penyakit ini lomo-kelamaan dapat menyerang seluruh tubuh. Salah satu 
pemicu kanker poru-paru odaloh kebiasaon merokok. 


80 Buku 5fswa SD/MI Keias V 


Subtema 2: Pentingnya Udara Bersih bagi Pernapasan 75 











Langkah-Langkah Pembelajaran: 


• Siswa membaca narasi pada buku siswa ke- 
mudian membaca bacaan berjudul "Penyakit 
pada Sistem Pernapasan". Kegiatan membaca 
ini dapat dilakukan dengan 3 cara, sebagai 
berikut. 

1. Cara pertama: 

Guru memberikan waktu selama 5 menit 
dan siswa diminta membaca dalam hati. 

2. Cara kedua: 

Guru menunjuk satu siswa untuk mem- 
bacakan bacaan tersebut dan meminta 
siswa lain menyimak. 


I 4. Tuberkulosls (TBC), merupokan penyakit paru-paru yang disebabkan oleh • 

' Mycobacterium tuberculosis. Bakteri tersebut menimbulkan bintil-bintil ' 

] poda dinding alveolus. Jiko penyakit ini menyerang don dibiorkan semakin ] 

1 luas, dapot menyebabkon sel-sel pado poru-poru moti. Akibatnyo poru- 1 

I paru akon menguncup atau mengecil. Hal tersebut menyebabkan para i 

' penderita TBC naposnya sering terengah-engoh. ' 

I 5. Bronkltis, merupokan gangguon pado cabong botang tenggorokan | 

I akibat inteksi. Gejalanya adoloh penderita mengalami demom dan \ 

1 menghasilkan lendir yang menyumbat batong tenggorokon. Akibatnyo 1 

I penderita mengalami sesak nopas. ' 

' 6. Influenza (flu),merupakan penyakit yang disebabkon oleh virus influenza. ' 
I Penyokit ini timbul dengon gejala bersin-bersin, demom, dan pilek. \ 



Buatlah daftar pertanyaan dan jawobon berdasarkan bacoan "Penyakit pada 
Sistem Pernapasan" di atas. Tuliskon dolam tobel seperti contoh berikut. 


Kata Tonya 

Pertonyaan 

Jawabon 

Apa 

1. Apa penyebob penyokit 
emfisema? 






Siopa 

1. Siapo yang berisiko 
besar terkeno penyokit 
konker paru-poru? 








Di mano 

1. Di mona terjadinyo 
infeksi podo penderito 
penyokit bronkitis? 







Subtema 2: Pentingnyo Udara Bersth bagi Pemapasan i 81 


3. Cora ketiga: 

Bacaan tersebut dibaca secara bergantian dan bersambung oleh 
seluruh siswa. 


• Pada kegiatan AYO MENULIS: Guru meminta siswa untuk membuat daf- 
tar pertanyaan berdasarkan bacaan "Penyakit pada Sistem Pernapasan". 
Siswa lalu menuliskan jawabannya pada kolom yang telah disediakan 
pada buku siswa. 


Hasil yang Diharapkan: 

• Siswa mengetahui penyakit pada sistem pernapasan. 

• Siswa mampu menggali informasi dari bacaan. 

• Siswa mampu membuat daftar pertanyaan berdasarkan bacaan yang 
dibaca. 

• Siswa mampu membaca dengan baik. 


Langkah-Langkah Pembelajaran 

• Siswa mempersiapkan bagan atau peta pikiran 
mengenai penyakityang berhubungan dengan 
sistem pernapasan sesuai dengan hasil studi 
pustaka pada pembelajaran sebelumnya. 

• Pada kegiatan AYO, BERCERITA: siswa harus 
mempresentasikan hasil studi pustaka pada 
pembelajaran sebelumnya tentang penyakit 
yang berhubungan dengan sistem pernapasan. 

• Siswa mempresentasikan hasilnya di depan 
kelas secara bergantian dengan kelompok 
lain. 

• Selama proses kegiatan berlangsung, guru 
berkeliling memandu siswa-siswa yang 
mengalami kesulitan. 


Kata Tanya 

Pertanyaan 

Jawoban 

Bagoimona 

1. Bagoimano kondisi 
paru-poru pada 
penderita tuberkulosis 
(TBC)7 








Mengapa 

1. Mengapo penderita 

TBC bernapos dengon 
terengah-engah? 












Pada Pembelajaran 2 kamu dan kelompokmu telah mencari informasi mengenai 
penyakit yong berhubungan dengan sistem pernaposan dan dituliskan dalam 
bentuk bagan atau peto pikiran. Kini presentasikon hosil kegiatan kolian 
tersebut. 

Kebiosoan hidup sehat okan meminimalkan kemungkinan kita terserang 
penyakit, termasuk penyakit pado sistem pernopasan. Salah satu kebiosaan 
hidup sehot odalah dengon selalu aktif melakukan lotihon fisik. Latihan fisik 
tidok honya dapot diiokukan melalui olahraga, tetopi juga dapot dilakukan 
dengan menari. 

Pada Pembelajaran 2 kalian telah membuot kliping gambar tari-tari daeroh 
yang menggunakon properti, bukon? Berikut gambar beberopa torian daerah 
menggunokon properti. 



Tori Ptring Tari Payung 


82 Buku Siswa SD/MI Kelas V 


76 Buku Guru SD/Ml Kelas V 









































Hasil yang Diharapkan: 

• Siswa mampu membuat bagan atau peta pikiran berdasarkan informasi 
tentang penyakit yang berhubungan dengan sistem pernapasan. 

• Siswa mampu melakukan presentasi di depan kelas dengan percaya diri. 

• Siswa memiliki kemampuan bekerja sama dalam kelompok dengan 
mengembangkan sikap saling menghargai pendapat, tugas, dan peran 
masing-masing anggota kelompok. 

• Siswa memiliki kemampuan berkomunikasi dan berinteraksi dengan orang 
lain. 

Langkah-Langkah Pembelajaran 

• Guru menghubungkan materi dari 
penyakit yang berhubungan dengan sistem 
pernapasan ke materi menari. Guru dapat 
menggunakan kalimat kunci, "Kebiasaan 
hidup sehat akan meminimalkan 
kemungkinan kita terserang penyakit, 
termasuk penyakit pada sistem pernapasan. 

Salah satu kebiasaan hidup sehat adalah 
dengan selalu aktif melakukan latihan fisik. 

Latihan fisik tidak hanya dapat dilakukan 
melalui olahraga, tetapi juga dapat 
dilakukan dengan menari." 

• Guru lalu mengajak siswa untuk 
mengamati gambar karya tari daerah yang 
menggunakan properti pada buku siswa. 

• Guru lalu mengingatkan siswa tentang kliping 
tari daerah pada pembelajaran sebelumnya. 

• Pada kegiatan AYO BERCERITA: siswa diminta untuk memperlihatkan 
dan menceritakan kliping hasil buatannya di depan kelompok-kelompok 
lain. 

• Setelah bercerita, siswa mengamati gambar gerakan tari Piring pada buku 
siswa. 

Hasil yang Diharapkan: 

• Siswa mengetahui tari daerah yang menggunakan properti. 

• Siswa mampu mempresentasikan klipingnya dengan percaya diri. 

• Siswa mengetahui gerakan tari Piring. 

• Siswa memiliki kemampuan bekerja sama dalam kelompok dengan 
mengembangkan sikap saling menghargai pendapat, tugas, dan peran 
masing-masing anggota kelompok. 

• Siswa memiliki kemampuan berkomunikasi dan berinteraksi dengan orang 
lain. 



Pada Pembelajaran 2 kelompokmu telah membuat kliping tori daerah 
yang menggunakon properti. Sekorang perlihatkan don ceritakan kliping 
kelompokmu di depan kelompok lainnyo. 

Pado Pembelojaran 2 kamu dan teman-temanmu juga telah memilih dan okan 
berlatih salah sotu tarian daerah menggunakan properti. Apakah kalion teloh 
mengetohui gerakon-gerakonnya? 

Perhatikan contoh beberapo gerokan tari Piring berikut. 



Berbagai gerakan tari Piring 


Subtema 2: Pentingnya Udaro Bersih bagi Pernapasan ] 83 I 


Subtema 2: Pentingnya Udara Bersih bagi Pernapasan 77 











o 


Langkah-Langkah Pembelajaran: 

• Berdasarkan pertanyaan pada buku siswa: 

"Apa yang akan kamu lakukan supaya 
terhindar dari berbagai penyakit pada sistem 
pernapasan?" 

• Secara mandirl siswa diminta untuk 
menuliskan jawabannya berdasarkan 
pemahaman yang sudah didapatkannya 
selama kegiatan pembelajaran berlangsung. 

• Guru mengidentlfikasi dan menganalisis 
jawaban masing-masing siswa untuk 
mengetahui sejauh mana tingkat pemahaman 
siswa mengenai penyakit pada sistem 
pernapasan. 

Catatan: 

Kegiatan Ini merupakan media untuk mengukur seberapa banyak materi 

yang sudah dipelajari dan dipahami siswa. 

Pada aktivltas ini lebih ditekankan pada sikap siswa setelah mempelajari 

materi. 

Sebagai tindak lanjut dari kegiatan ini, guru dapat memberikan REMEDIAL 

dan PENGAYAAN sesuai dengan tingkat pencapaian masing-masing siswa. 

Hasil yang Diharapkan: 

• Siswa mengetahui penyakit pada sistem pernapasan. 

• Siswa mengetahui cara mencegah penyakit pada sistem pernapasan. 




Apa yang akon kamu lakukan supoyo terhindor dari berbagai penyokit pada 
sistem pernapasan? 




Diskusikon bersamo orang tuomu mengenoi pencegahon penyakit pernaposan 
yang dapat dilokukan selamo di rumah. 


84 Buku Siswa SD/MI Kelas V 



Langkah-Langkah Pembelajaran: 

• Siswa berdiskusi dengan keluarganya mengenai cara pencegahan penyakit 
pernapasan yang dilakukan di rumah. 

Hasil yang Diharapkan: 

• Siswa mampu berdiskusi dengan keluarga dan dapat mencegah penyakit 
pernapasan di rumah. 


78 Buku Guru SD/Ml Kelas V 







PENILAIAN 


Rubrik Menulis Pertanyaan berdasarkan bacaan "Penyakit pada Sistem 
Pernapasan". 


Aspek 

Baik Sekah' 

Baik 

Cukup 

Perlu 

Bimbingan 

4 

3 

2 

1 

1. Siswa 
menuhskan 
pertanyaan 
dengan kata 
tanya yang 
tepat. 

Memenuhi 
semua kntena 
yang ditetapkan. 

Memenuhi 3 
dan' 4 kntena 
yang ditetapkan. 

Memenuhi 2 
dan' 4 kntena 
yang ditetapkan. 

Memenuhi 

1 dan' 4 
kntena yang 
ditetapkan. 

2. Siswa membuat 
pertanyaan 
yang sesuai' 
dengan bacaan 
yang dibaca. 





3. Siswa 
menuhskan 
jawaban dan 
pertanyaan 
sesuai' dengan 
bacaan yang 
dibaca. 





4. Jumlah soal 
sesuai' dengan 
kolom pada 
buku siswa. 





Penggunaan 

Bahasa Indonesia 
yang baik dan 
benar saat 
menuhskan 
pertanyaan 

Bahasa 

Indonesia yang 
baik dan benar 
digunakan 
dengan 
efi'si'en dan 
menank dalam 
keseluruhan 
penuhsan. 

Bahasa 

Indonesia yang 

baik dan benar 

digunakan 

dengan 

efi'si'en dalam 

keseluruhan 

penuhsan. 

Bahasa 

Indonesia yang 
baik dan benar 
digunakan 
dengan efi'si'en 
dalam sebagian 
besar penuhsan. 

Bahasa 
Indonesia 
yang baik 
dan benar 
digunakan 
dengan 
efi'si'en dalam 
sebagian keci'1 
penuhsan. 

Sikap 

Percaya di'n', 
mandi'n',dan 
rasa ingin tahu 

Percaya di'n', 
sesekah' 
meminta 
bantuan guru, 
dan rasa ingin 
tahu. 

Percaya di'n' 
tetapi' kurang 
rasa ingin tahu 

Tidak percaya 
di'n' dan 
kurang rasa 
ingin tahu 


Subtema 2: Pentingnya Udara Bersih bagi' Pernapasan 79 














Pembelajaran 6 


Pemetaan Kompetensi Dasar 


PPKn 


Bahasa Indonesia 


1.2 Menghargai kewajiban, 
hak, dan tanggung jawab 
sebagai warga masyarakat 
dan umat beragama dalam 
kehidupan sehari-han' 

2.2 Menunjukkan sikap 
tanggung jawab dalam 
memenuhi kewajiban 
dan hak sebagai warga 
masyarakat dalam 
kehidupan sehari-han' 

3.2 Memahami' hak, kewajiban 
dan tanggung jawab 
sebagai' warga dalam 
kehidupan sehan'-han' 

4.2 Menjelaskan hak, 
kewajiban, dan tanggung 
jawab sebagai' warga 
masyarakat dalam 
kehidupan sehan'-han' 



3.2 Mengklasi'fi'kasi' i'nformasi' 
yang didapat dan' buku ke 
dalam aspek: apa, di' mana, 
kapan, siapa, mengapa, 
dan bagaimana 

4.2 Menyajikan hasi'1 klasi'fi'kasi' 
i'nformasi' yang didapat dan' 
buku yang dikelompokkan 
dalam aspek: apa, di' 
mana, kapan, siapa, 
mengapa, dan bagaimana 
menggunakan kosakata 
baku 


3.3 


4.3 


Memahami' pola lantai' 
dalam tan' kreasi' daerah 

Mempraktikkan pola lantai' 
pada gerak tan' kreasi' 
daerah 


80 Buku Guru SD/Ml Kelas V 
















Tujuan Pembelajaran 

• Dengan membaca teks bacaan dan menyimak penjelasan guru, siswa 
dapat menjelaskan tentang musyawarah. 

• Dengan berdiskusi, siswa mampu menggali informasi dan' teks berkaitan 
dengan pertanyaan apa, siapa, di mana, mengapa, dan bagaimana. 

• Dengan berdiskusi siswa dapat menuliskan hak, kewajiban, dan tanggung 
jawab sebagai peserta musyawarah. 

• Dengan menyimak penjelasan guru dan membaca teks, siswa mampu 
mengidentifikasi unsur-unsur persiapan peragaan karya tari dengan 
properti. 

• Dengan membuat peta pikiran, siswa dapat menjelaskan unsur-unsur 
yang harus dipersiapkan untuk memperagakan suatu karya tari yang 
telah dipilih. 

Media/Alat Pembelajaran: 

• Teks bacaan, media (surat kabar/koran), lingkungan. 

KEGIATAN PEMBELAJARAN 
Langkah-Langkah Pembelajaran 

• Pada awal pembelajaran, guru menstimulus 
ide, gagasan, dan motivasi siswa. Guru 
mengajak siswa mengamati gambar lalu 
bertanya jawab dengan pertanyaan berikut. 

1. Apa yang kalian ketahui tentang 
musyawarah? 

2. Apa kalian pernah melakukan 
musyawarah? 

3. Apa masalah yang biasa kalian 
musyawarahkan? 

• Guru meminta siswa untuk 
mengungkapkan pendapatnya dengan 
percaya diri. 

Catatan: 

• Guru membangun suasana belajaryang menyenangkan dan 
menantang dengan pendekatan interaktif. 

• Jadikan jawaban-jawaban siswa sebagai media untuk mengetahui 
seberapa jauh siswa dalam mengenal tanggung jawabnya sebagai 
peserta musyawarah. 

• Apresiasi semua jawaban siswa, termasuk jika ada jawaban yang 
aneh. 



Edo dan teman-teman sekelasnya bermusyawaroh. Mereka membicarakan 
tentang rencano peragaon tari. Sebelum musyawaroh dilakukan mereka 
sepokat bahwa musyowarah okon dipimpin oleh Edo. Selain itu mereka juga 
sepakat bahwo Siti sebagoi penulis yang okan mencatat jalannya musyowarah 
don mencotat hasil musyawarah. 

Apa yong dimaksud musyowarah? Apa yong harus kita lokukan sebogai peserto 
musyawarah? Niloi-nilai opa yang terkondung dolom kegiotan musyoworah? 
Ayo, bacoloh uroion berikut. 


Mengambll Keputusan dengan Musyawarah 

Setiap wargo masyarakat mempunyoi tanggung jawob ikut serta dalam 
mengambil keputusan bersama. Keputusan bersama adalah suatu keputusan 
yang sudah ditetapkan berdasarkan pertimbongan,pemikiran,dan pembahas- 
an yong matang. Keputuson bersama haruslah mewakili kepentingan seluruh 
anggota atau seluruh peserta rapat. Keputusan bersamo jugo merupakan 
keputusan yong harus diloksanakan dengan rasa penuh tanggung jawab. 
Oleh karena itu, sebuah keputusan bersama horus dipatuhi dan dilaksanakon 
oleh semua peserta rapat tanpa terkecuali dan membeda-bedokan. Dalam 
pengambilan keputusan kita tidak boleh memaksakan kehendak. Hasil dari 
keputusan yong diambil juga tidak boleh hanya menguntungkan satu pihak, 
tetopi semuo pihak horuslah merasa diuntungkan. Kareno keputuson bersama 
harus menampilkan raso keadilan, dan semua peserta rapat mempunyoi 
kedudukan yang sama. 



Subtema 2: Pentingnya Udara Bersih bagi' Pernapasan 81 











• Selanjutnya, siswa membaca teks mengenai 
musyawarah pada buku siswa. Kegiatan 
membaca im' dapat dilakukan dengan 3 
cara, sebagai berikut. 

1. Cara pertama: 

Guru memberikan waktu selama 5 menit 
dan siswa diminta membaca dalam hati. 

2. Cara kedua: 

Guru menunjuk satu siswa untuk 
membacakan bacaan tersebut dan 
meminta siswa lain menyimak. 

3. Cara ketiga: 

Bacaan tersebut dibaca secara 
bergantian dan bersambung oleh 
seluruh siswa. 

• Pada kegiatan AYO BERLATIH: siswa 
membuat kelompok atas 4-5 anak. 
Kemudian, siswa harus mengerjakan 
dua kegiatan berikut. 

1. Membuat daftar pertanyaan dan jawaban 
menggunakan kata tanya berdasarkan 
bacaan tentang musyawarah. 

2. Berdiskusi hak, kewajiban, dan 
tanggung jawab sebagai peserta 
musyawarah. 

Catatan: 

• Setelah membuat pertanyaan, siswa 
melakukan tanya jawab dengan kelompok 
lain menggunakan pertanyaan yang dibuat. 
Kegiatan ini dilakukan secara bergantian 
dengan kelompok lain. 

• Guru berkeliling pada saat proses 
pembelajaran untuk membantu siswa 
yang mengalami kesulitan. 


Pengambilan keputusan harus didasarkan pada beberapa nilai penting ] 
agar semua pihak yang terlibat merasakan keadilan. Nilai yang mendasar ' 
tersebut di antaranya ialah sebagai berikut. ' 

1. Nilai Kebersamaan | 

Pengambilan keputusan harus dilakukan secara bersama-sama duduk 1 
dalam suatu tempat dengan tujuan yang sama demi kebaikan bersama. | 
Walaupun setiap peserta rapat berasal dari latar belakang yang | 
berbeda namun harus tetap mendahulukan kepentingan umum dan | 
mengesampingkan kepentingan pribadi. ' 

2. Nilai Kebebasan Mengemukakan Pendapat | 

Bebas artinya tidak mendapat paksaan dari orang lain, semua peserta 1 
rapat boleh mengutarakan pendapatnya. Pendapat yang diberikan harus 1 
logis dan masuk di akal, tidak menimbulkan perpecahan, sesuai dengan | 
norma, dan tidak menyinggung perasaan orang lain. | 

3. Nilai Menghargai Pendapat Orang Lain 1 

Setiap peserta rapat haruslah mendengarkan dan menghargai pendapat 1 
orang lain tanpa menyela orang yang sedang mengemukakan pendapat. 1 
Bila tidak setuju dengan pendapat yang dikemukakan peserta lain, boleh 1 
menanggapinya tetapi dengan cara yang sopan agar tidak menimbulkan | 
permasalahan. | 

4. Nilai Jiwa BesarSerta Lapang Dada Melaksanakan Hasil Keputusan Dengan 1 

Rasa Penuh Tanggung Jawab | 

Nilai persamaan hak, ialah seluruh peserta rapat diberi hak yang sama 1 
untuk mengemukakan pendapatnya. Mereka diberikan kebebasan untuk 1 
mengungkapkan ide atau gagasan. | 

Musyawarah mufakat merupakan salah satu bentuk upaya pengambilan 1 
keputusan bersama yang sesuai dengan nilai budaya bangsa Indonesia 1 
yang demokratis. Musyawarah berarti membicarakan dan menyelesaikan | 
bersama suatu persoalan dengan maksud untuk mencapai mufakat atau | 
kesepakatan. Dengan kata lain, musyawarah adalah pembahasan bersama j 
suatu masalah guna mencapai keputusan. Sedangkan, mufakat artinya ' 
kesepakatan untuk melaksanakan hasil musyawarah. Jadi, yang dimaksud > 
musyawarah mufakat adalah perundingan bersama untuk memecahkan i 
masalah, sehingga tercapai keputusan bulat yang akan dilaksanakan i 
bersama. Kita mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan 1 
untuk kepentingan bersama bukan untuk kepentingan golongan atau j 
pribadi. | 

Dalamprosesmusyawarah kitapastiakan mendengarpendapatdaripeserta 1 
musyawarah. Pendapat tersebut bisa saja berbeda-beda bahkan saling j 
bertentangan. Apabila kesepakatan telah diambil, maka kesepakatan itu | 
sudah bukan lagi milik dari pihak yang mengusulkan namun telah menjadi | 
milik bersama. Keputusan tersebut harus dipatuhi dan dilaksanakan j 
bersama dengan penuh kesadaran dan tanggung jawab. ' 


I 86 j Buku Siswa SD/Ml Kelas V 


1 


Cara-cara mengeluarkan pendapat antara lain sebagai berikut. 

1. Mengacungkan tangan sebagai tanda izin bicara. 

2. Berbicara setelah dipersilakan. 

3. Kalau ada yang berbicara menunggu sampai pembicaraan selesai. 

4. Bersikap sopan. 

5. Suara cukup jelas. 

Sikap dalam musyawarah antara lain sebagai berikut. 

1. Menghargai/menghormati pendapat orang lain. 

2. Tidak memaksakan kehendak kepada orang lain. 

3. Tidak boleh mencela pendapat orang lain. 

4. Tidak boleh memotong pembicaraan orang lain. 



Dari bacaan tentang musyawarah di atas, buatlah daftar pertanyaan dan 
jawaban menggunakan kata tanya apa, siapa, di mana, bagaimana, dan 
mengapa. Tuliskan dalam bentuk tabel seperti di bawah, kemudian gunakan 
untuk bertanya jawab dengan teman-temanmu dari kelompok lain. 


Kata Tanya 

Pertanyaan 

Jawaban 

Apa 







Siapa 







Di mana 







Bagaimana 









Mengapa 










88 Buku Siswa SD/MI Kelas V 

-- 


AlternatiT Jawaban: 

1. Daftar Pertanyaan dan Jawaban: 


82 Buku Guru SD/Ml Kelas V 

















































2. Hak, kewajiban, dan tanggung jawab sebagai peserta musyawarah 


Guru bisa mengembangkan sendin' jawabannya. 

Hasil yang Diharapkan: 

• Siswa termotivasi untuk belajar lebih jauh lagi. 

• Siswa mampu menggali informasi dari bacaan yang dibaca. 

• Siswa memahami mengenai makna tanggung 
jawab. 

• Siswa mampu membaca dengan baik. 


Langkah-Langkah Pembelajaran 

• Pada kegiatan AYO MENULIS: setelah mem- 
baca materi tentang peragaan karya tari 
dalam buku siswa, siswa lalu menjawab 
soal terkait dengan materi. Kemudian, 
siswa menuliskan jawabannya pada kolom 
yang telah disediakan. 

• Siswa diminta untuk mengerjakan soal 
secara mandiri. 

Alternati'f Jawaban: 

1 . 


2 . 


3. 


4. 


5. 


6 . 


memudahkanmu dalam menyiapkan busana tari. Namun,apabiladi daerah 
tempat tinggalmu tidak ada penyewaan busana tari, kamu dan teman- 
temanmu dapat berkreasi menciptakan busana tari sesuai tema tari yang 
akan diperagakan. 

Kamu telah mengetahui unsur-unsuryang harus dipersiapkan untuk peragaan 
karya tari. Kamu dan teman-teman sekelasmu juga telah sepakat memilih 
karya tari yang akan diperagakan. Sekarang isilah bagan berikut berkaitan 
dengan peragaan tari yang akan kalian lakukan. 




Apa yang kamu ketahui tentang musyawarah? 



Tuliskan pengalaman musyawarah yang pernah terjadi dalam keluargamu. 
Kemudian, ceritakan kepada teman-temanmu. 


90 Buku Siswa 5D/MI Kelas V 


Subtema 2: Pentingnya Udara Bersih bagi' Pernapasan 83 















































7. 

8 . 

9. 

10 . 


Guru bisa mengembangkan sendin' jawabannya. 


Hasil yang Diharapkan: 

• Siswa mampu menggali informasi dan' bacaan yang dibaca. 

• Siswa mampu menuliskan i'nformasi' bacaan dengan baikdan benar. 

• Siswa mampu mengerjakan dan menyelesaikan tugas secara mandin' dan 
tanggung jawab. 


Ayo Renungkon 



Langkah-Longkah Pembelajaran 


• Siswa menceritakan pemahamannya mengenai' musyawarah. 

• Siswa menceritakan pengalamannya melihat atau melaksanakan 
musyawarah. 

Catatan : 


Kegiatan ini merupakan media untuk mengukur seberapa banyak materi 
yang sudah dipelajari dan dipahami siswa. 

Pada aktivitas ini lebih ditekankan pada sikap siswa setelah mempelajari 
materi. 


Kerja Soma dengan Orang Tua 



Hasil yang Dihorapkan: 


• Siswa mengetahui tata cara musyawarah dan manfaatnya. 

• Bersama orang tua, siswa mengingat musyawarah yang pernah dilakukan 
bersama-sama. Misalnya saat bermusyawarah menentukan tujuan 
liburan, menentukan pembagian pekerjaan dalam rumah, atau saat 
bermusyawarah memilih hewan peliharaan. 


84 Buku Guru SD/Ml Kelas V 












• Siswa menuliskan pengalamannya dalam melakukan salah satu di 

antara musyawarah-musyawarah tersebut. Dalam tulisan itu disebutkan 
tanggal musyawarah dilakukan, peserta musyawarah (yaitu anggota 
keluarga), tujuan musyawarah, jalannya musyawarah, dan hasil 
akhir musyawarah. Siswa dapat menuliskan dalam format berikut. 



Subtema 2: Pentingnya Udara Bersih bagi Pernapasan 85 






PENILAIAN 

Bentuk Penilaian : Nontes 
Instrumen Penilaian : Rubrik 


KD Bahasa Indonesia 3.2 dan 4.2 


Aspek 

Baik Sekah' 

Baik 

Cukup 

Perlu Bimbingan 

4 

3 

2 

1 

Pengetahuan 
tentang 
membuat 
pertanyaan 
dengan kata 
apa, di' mana, 
kapan, dan siapa 
berdasarkan 
teks bacaan 

Dapat membuat 
lebih dan' 2 
pertanyaan dan 
jawaban untuk 
setiap kata 
tanya apa, di' 
mana, kapan, 
dan siapa 
dengan benar 

Dapat membuat 
8 pertanyaan 
dan jawaban 
dengan 
sekurang- 
kurangnya 1 
pertanyaan dan 
jawaban untuk 
setiap kata 
tanya apa, di' 
mana, kapan, 
dan siapa 
dengan benar 

Dapat membuat 
lebih dan' 6 
pertanyaan dan 
jawaban dengan 
sekurang- 
kurangnya 1 
pertanyaan dan 
jawaban untuk 
setiap kata 
tanya apa, di' 
mana, kapan, 
dan siapa 
dengan benar 

Dapat membuat 
masing-masing 

1 pertanyaan 
dan jawaban 
untuk setiap 
kata tanya apa, 
di' mana, kapan, 
dan siapa 
dengan benar 

Keterampilan 
menyusun 
pertanyaan dan 
jawaban dengan 
runtut dan 
kosakata baku. 

Menyusun 
pertanyaan dan 
jawaban dengan 
runtut dan 
kosakata baku 
dengan benar. 

Menyusun 
pertanyaan 
dan jawaban 
dengan runtut 
tetapi' masih 
ada kosakata 
tidak baku. 

Menyusun 
pertanyaan dan 
jawaban dengan 
kosakata baku 
tetapi' tidak 
runtut. 

Menyusun 
pertanyaan 
dan jawaban 
tidak runtut 
dan dengan 
kosakata tidak 
baku. 


Slkap Cermat dan Mandiri 

Diisi dengan catatan khusus hasil pengamatan terhadap sikap cermat dan kemandirian 
siswa yang sangat baikdan perlu pendampingan ketika mengerjakan tugas, digunakan 

sebagai data dalam rekapitulasi penilaian sikap 


86 Buku Guru SD/Ml Kelas V 














Bentuk Penilaian : Nontes (Membuat Bagan) 
Instrumen Penilaian : Rubrik 
KD IPA 3.2 dan 4.2 


Aspek 

Baik Sekah' 

Baik 

Cukup 

Perlu Bimbingan 

4 

3 

2 

1 

Pengetahuan 
tentang Organ 
Pencernaan 

Hewan 

Semua bagian 
diagram 
tergambar 
dengan 
tepat, semua 
penjelasan 
tentang proses 
sangat lengkap 
dan tepat 

Semua bagian 
tergambar 
dengan tepat, 
penjelasan 
kurang lengkap 
namun benar 

Tidak semua 
bagian diagram 
tergambar 
dengan tepat, 
penjelasan 
kurang lengkap 
namun benar 

Tidak semua 
bagian diagram 
tergambar 
dengan tepat, 
penjelasan 
kurang lengkap 
dan kurang 
benar 

Keterampilan 
dalam Mengolah 
lnformasi' dalam 
Bentuk Diagram 

Diagram 
sangat mudah 
dibaca dan 
sangat mudah 
dimengerti' 

Diagram 
mudah dibaca 
dan mudah 
dimengerti' 

Diagram mudah 
dibaca namun 
agak suht 
dimengerti' 

Diagram agak 
suht dibaca dan 
dimengerti' 


Slkap Cermat dan Mandiri 

Diisi dengan catatan khusus hasil pengamatan terhadap sikap siswa yang sangat baik dan 
perlu pendampingan, digunakan sebagai data dalam rekapitulasi penilaian sikap 


Subtema 2: Pentingnya Udara Bersih bagi' Pernapasan 87 














SubtemaS 

Memelihara Kesehatan Organ Pernapasan Manusia 


Pemetaan Kompetensi Dasar 


r 


1.2 


2.2 


3.2 


4.2 


r 


3.3. 


4.3 


PPKn 

Menghargai kewajiban, 
hak, dan tanggung jawab 
sebagai warga masyarakat 
dan umat beragama dalam 
kehidupan sehari-han' 






r 


3.2 


Bahasa Indonesia 

Mengklasifikasi informasi 
yang didapat dan' buku ke 
dalam aspek: apa, di' mana, 
kapan, siapa, mengapa, 
dan bagaimana 




Menunjukkan sikap 
tanggung jawab dalam 
memenuhi kewajiban 
dan hak sebagai' warga 
masyarakat dalam 
kehidupan sehan'-han' 


4.2 


Memahami' hak, kewajiban, 
dan tanggung jawab 
sebagai' warga dalam 
kehidupan sehan'-han' 

Menjelaskan hak, 
kewajiban, dan tanggung 
jawab sebagai' warga 
masyarakat dalam 
kehidupan sehan'-han' 


IPS 

Menganalisis peran 
ekonomi' dalam upaya 
menyejahterakan 
kehidupan masyarakat 
di' bidang sosial dan 
budaya untuk memperkuat 
kesatuan dan persatuan 
bangsa 

Menyajikan hasi'1 
analisis tentang peran 
ekonomi' dalam upaya 
menyejahterakan 
kehidupan masyarakat 
di' bidang sosial dan 
budaya untuk memperkuat 
kesatuan dan persatuan 
bangsa 



4.2. 

_ SBdP _ 

3.1 Memahami'gambar centa 

4.1 Membuat gambar centa 


Menyajikan hasi'1 klasi'fi'kasi' 
i'nformasi' yang didapat dan' 
buku yang dikelompokkan 
dalam aspek: apa, di' 
mana, kapan, siapa, 
mengapa,dan bagaimana 
menggunakan kosakata 
baku 


IPA 

Menjelaskan organ 
pernapasan dan fungsi'nya 
pada hewan dan manusia, 
serta cara memelihara 
kesehatan organ 
pernapasan manusia 

Membuat model sederhana 
organ pernapasan manusia 


88 


Buku Guru SD/MI Kelas V 






























Matriks Pemetaan Subtema 3 (Untuk Perencanaan Penilaian ) 


Muatan 

Pelajaran 

KD 

PBM 1 

PBM 2 

PBM 3 

PBM 4 

PBM 5 

PBM 6 

Bahasa 

Indonesia 

3.2 

V 

V 

V 

V 

V 

V 

4.2 

V 

V 

V 

V 

V 

V 

IPA 

3.2 

V 

V 



V 


4.2 

V 

V 



V 


IPS 

3.3 



V 

V 



4.3 



V 

V 



PPKn 

1.2 



V 



V 

2.2 



V 



V 

3.2 



V 



V 

4.2 



V 



V 

SBdP 

3.1 


V 



V 

V 

4.1 


V 



V 

V 


Subtema 3: Memelihara Kesehatan Organ Pemapasan Manusia 89 






















SubtemaS 

Memelihara Kesehatan Organ Pernapasan Manusia 


Ruang Lingkup Pembelajaran 


KEGIATAN PEMBELAJARAN 


KOMPETENSl YANG DIKEMBANGKAN 





Dengan mencermati teks bacaan yang 
disajikan, siswa mampu menemukan informasi 
tentang bahaya kabut dan cara mengatasinya 
Dengan membaca teks, siswa mampu 
menyebutkan informasi terkait dengan 
pertanyaan apa, siapa, di mana, bagaimana, 
dan mengapa 

Dengan menuliskan dalam bentuk tabel, siswa 
mampu mempresentasikan informasi dan' teks 
bacaan terkait dengan pertanyaan apa, siapa, 
di mana, bagaimana, dan mengapa 
Dengan berdiskusi, siswa mampu 
menyebutkan cara memelihara organ 
pernapasan 


Sikap: 

• Menghargai perbedaan pendapat 
dengan orang lain 

Pengetahuan: 

• lnformasi pada teks terkait dengan 
pertanyaan apa, siapa, di mana, 
bagaimana, dan mengapa 

• Bahaya kabut dan cara mengatasinya 

Keterampilan: 

• Menuliskan informasi pada teks terkait 
dengan pertanyaan apa, siapa, di mana, 
bagaimana, dan mengapa 

• Menyampaikan pendapat kepada orang 
lain 



Dengan mencermati teks bacaan yang 
disajikan, siswa mampu menemukan informasi 
tentang karya gambarcerita 
Dengan mencermati penjelasan guru, siswa 
mampu menjelaskan ciri-cin' gambarcenta 
Dengan mengingat pengalaman yang 
berkesan atau menentukan suatu tema, siswa 
mampu membuat gambarcenta 
Dengan membaca teks, siswa mampu 
membuat poster tentang cara merawat organ 
pernapasan 


Sikap: 

• Bekerja sama dengan teman 
sekelompok 

Pengetahuan: 

• Ci'n'-ci'n' karya gambar centa. 

Keterampilan: 

• Membuat karya gambar centa 

• Membuat poster tentang cara merawat 
organ pernapasan 




O 


9 


Dengan membaca teks, siswa mampu 
menjelaskan i'nformasi' yang terkait dengan 
pertanyaan apa, di' mana, bagaimana, dan 
mengapa 

Dengan berdiskusi, siswa dapat menjelaskan 
akibat yang terjadi' jika masyarakat tidak 
bertanggung jawab atas masalah sampah 
Dengan membaca teks bacaan, menyimak 
penjelasan guru, dan berdiskusi, siswa mampu 
menjelaskan cara menghargai' usaha ekonomi' 
orang lain 

Dengan membaca teks dan menyimak 
penjelasan guru, siswa dapat mengi'denti'fi'kasi' 
jenis usaha ekonomi' yang dikelola sendin' 


Sikap: 

• Menghargai' perbedaan pendapat 
dengan orang lain 

• Bertanggung jawab atas permasalahan 
di' lingkungan sekitar 

• Menghargai' kegiatan orang lain 

Pengetahuan: 

• lnformasi' pada teks terkait dengan 
pertanyaan apa, siapa, kapan, di' mana, 
bagaimana, dan mengapa 

• Akibat yang terjadi' jika masyarakat 
tidak bertanggung jawab atas masalah 
sampah 

• Cara menghargai' kegiatan orang lain 
dalam usaha memperkuat kesatuan dan 
kesatuan bangsa 

Keterampilan: 

• Menuliskan jawaban pertanyaan untuk 
mempresentasikan i'nformasi' dan' teks 
bacaan terkait dengan pertanyaan apa, 
siapa, kapan, di' mana, bagaimana, dan 
mengapa 


90 Buku Guru SD/Ml Kelas V 













SubtemaS 

Memelihara Kesehatan Organ Pernapasan Manusia 





Dengan membaca teks dan menyimak 
penjelasan guru, siswa dapat menjelaskan cara 
menghargai kegiatan usaha ekonomi orang 
lain 

Dengan berdiskusi, siswa mampu menjelaskan 
sikap pelaku usaha kegiatan ekonomi dalam 
menjalin hubungan dengan pesaingnya 
Dengan menyimak penjelasan guru 
membaca informasi, siswa dapat 
menjelaskan pentingnya sikap tanggung 
jawab di lingkungan keluarga, sekolahm dan 
masyarakat. 


Dengan mengamati poster, siswa 
menceritakan kembali tentang cara merawat 
organ pernapasan pada manusia 
Dengan membaca teks dalam buku, siswa 
dapat menjelaskan informasi tentang langkah- 
langkah membuat gambarcerita 
Membuat sketsa gambarcenta sesuai tema 
yang telah ditentukan sebelumnya 


Sikap: 

• Menghargai perbedaan pendapat 
dengan orang lain 

• Bertanggung jawab atas permasalahan 
di lingkungan sekitar 

Pengetahuan: 

• Cara menghargai kegiatan usaha 
ekonomi orang lain 

• Pentingnya sikap tanggung jawab 
untuk menjalin kerukunan antarwarga 
masyarakat 

Keterampilan: 

• Berdiskusi tentang sikap pelaku usaha 
ekonomi' dalam menjalin hubungan 
dengan pesaingnya 

Sikap: 

• Mengembangkan daya kreativitas 

Pengetahuan: 

• lnformasi pada teks terkait dengan 
pertanyaan apa 

• Langkah-langkah membuat gambar 
cerita 

Keterampilan: 

• Menuliskan jawaban pertanyaan untuk 
mempresentasikan informasi dan' teks 
bacaan terkait dengan pertanyaan apa 

• Menceritakan cara merawat organ 
pernapasan pada manusia 

• Membuat sketsa gambar centa 


Dengan membaca teks bacaan dan menyimak 
penjelasan guru, siswa dapat menjelaskan dua 
macam teknik pewarnaan 
Dengan mengamati' gambar centa, 
siswa mampu menjelaskan contoh sikap 
bertanggung jawab atas tugas yang dibenkan 
Dengan berdiskusi, siswa dapat menjelaskan 
akibat yang terjadi' jika tanggung jawab tidak 
dilaksanakan 

Dengan menyelesaikan sketsa menjadi' 
gambar centa, siswa mampu mencentakan 
gambar centa yang telah dibuat 


Sikap: 

• Mengembangkan sikap percaya din' saat 
bercenta di' depan teman dan guru 

Pengetahuan: 

• Dua macam teknik pewarnaan 

• Dampak tidak melaksanakan tanggung 
jawab 

Keterampilan: 

• Mencentakan gambar centa 


Subtema 3: Memelihara Kesehatan Organ Pemapasan Manusia 


91 












Pembelajaran 1 


Pemetaan Kompetensi Dasar 



92 Buku Guru SD/Ml Kelas V 















Tujuan Pembelajaran 

• Dengan mencermati teks bacaan yang disajikan, siswa mampu menemu- 
kan informasi tentang bahaya kabut dan cara mengatasinya. 

• Dengan membaca teks, siswa mampu menyebutkan informasi terkait 
dengan pertanyaan apa, siapa, di mana, bagaimana, dan mengapa. 

• Dengan menuliskan dalam bentuk tabel, siswa mampu mempresentasikan 
informasi dari teks bacaan terkait dengan pertanyaan apa, siapa, di mana, 
bagaimana, dan mengapa. 

• Dengan berdiskusi, siswa mampu menyebutkan cara memelihara organ 
pernapasan. 

Media/Alat Bantu Belajar 

Buku teks, buku bacaan tentang bahaya kabut asap dan cara mengatasinya, 

lingkungan sekitar. 

KEGIATAN PEMBELAJARAN 
Langkah-Langkah Pembelajaran 

• Siswa membaca teks dan mengamati 
gambar pada buku siswa sebagai pembuka 
kegiatan pembelajaran. 

• Guru menunjuk beberapa siswa untuk men- 
jawab pertanyaan pada buku siswa. 


• pertanyaaan tersebut bertujuan untuk 
menstimulus rasa ingin tahu siswa tentang 
topik yang akan dipelajari. 

Hasi'1 yang Diharapkan: 

• Sikap rasa ingin tahu siswa tentang topik pembelajaran. 


Menurutmu, apakah bermain hujan-hujanan 
dapat menyebabkan kamu sakit? 

Mengapa? Jelaskan jawabanmu! 



Subtema 3: Memelihara Kesehatan Organ Pemapasan Manusia 93 








Langkah-Langkah Pembelajaran: 

• Siswa membaca teks tentang bahaya kabut 
asap dan cara mengatasinya. 

• Siswa membuat daftar kosakata baru dari 
teks bacaan, selanjutnya mencari artinya 
dari Kamus Besar Bahasa Indonesia lalu 
menuliskan dalam buku catatannya. 

Catatan: 

• Alergi artinya perubahan reaksi tubuh 
terhadap kuman penyakit. 

• lnfeksi adalah masuknya bibit penyakit ke 
dalam tubuh. 

• Kronis artinya terus-menerus berlangsung. 

• Akut artinya timbul secara mendadak dan 
cepat memburuk. 

• Siswa melengkapi tabel pertanyaan meng- 
gunakan kata apa, siapa, di mana, 
bagaimana,dan mengapa beserta jawaban- 
nya dari teks bacaan pada buku siswa. Hasil 
pekerjaan ini dapat digunakan untuk bahan 
tanya jawab antara dua siswa sebangku. 

• Siswa membentuk kelompok dan berdiskusi 
tentang cara memelihara organ pernapasan. 

• Guru menunjuk beberapa siswa untuk 
membacakan hasil diskusi kelompok 
mereka. 



ktAOkmm «erem jritotA pertAH tM «luan «oiom 

umn OMO iwpwrt ino Ml-Mt 

h>itiahf wotr li o«nn 40 iUfur lOdkMia OOJk tAten mrwrOMiB (COi 


M t Mi OioM r w nojaniji i Mrt MN i n m iwm omwo 



ApB «ma ha«r trjih—i tiMT •mkut m kHwrtoa 

L K^wt «lap dapoi mnmi poĕa mam, hKiMO Om 

MOiBrcten 

2 . KHiM «tap •M** rwwtttiMiUiB rHMM «iwoi. prrMkwioary mm 
MaBrirUi 

S. KM wH MipaapatiMiw p tihiMApiteMMrwBdmprrni^hpBrmieti» 
iMk wpcmbnMMrt hreoA. 

4. KdtaH (iMp aipat iwrhBbibban h«msi^p«BB pnru brHHtaao dPii 
(Tw hBt Bl dari « a«rw»Bnf mudah tHah 4m rnmtmmanm i i . a« M brmapag. 
y K H ir r «Mp #iO«i mtrhBbitKM 4r«»o laaM 4a« 

«■no iiiiiiHKi aam tHwi nOtA mi tm «ban IrMl wmthĔk iwiirnMarw 
qaro»Mrt iMrH n aan 

# KHacr «aap dapoi manainanai Iriaatpuan ##aai rwrnoaaaa 

irdrbar pam^pani dan MUBn pr«napaaarv icbingpn M#i naadHi inr}aA 
WMar 

i KiMr<aa«p4apMBraoriOu»bprii»MrtpMn«p n a n aiQnQm4#lBd« 

O K ^rH aai H irMi«r 4 w # 4 ia ipca>aipadaMrbarailv tannni Mi i u Byb ua li 
bMaaian.4BnnMinantntideA ilPalio 
0. KHwt aadp iwaapaAmd hnndiir bri#MnpBn iraMnppB ad^bai a^boBB 
parr Mpm Bn HBit (ItPK) iban rmdoh Kr^Bii 
• u pBBnanaluBaawbndunoidaadaHiidb m Baapy 

L Itnipa «aoa bar««fi «Kiiuic» # bi«r MnaKrptdM^» landam* b«^ 
p«ap MiMd(rti« pfi^«Kd isa«uni 4«« q«M00a«P pam«p«a«n 
2. Uĕĕki maia #iii mtditr |M hama parf« Kt km fMaddl 

ma«l i r#M0M>«n«rua4«i«i « nyi 4 *brdunid«n«MpL 
% bbrwr<a*i1>putdiitb»ibdntaKdin(tMiaannf«oardibM«t«ip«Hb,t4^ 



Hasi'1 yang Diharapkan: 

• Sikap cermat dan teliti siswa pada saat 
membaca teks bacaan. 

• Pengetahuan tentang bahaya kabut asap 
dan cara mengatasinya. 

• Keterampilan siswa dalam menuliskan 
informasi yang mereka temukan dari teks 
bacaan. 

Catatan: Kegiatan ini digunakan untuk mem- 
berikan pemahaman kepada siswa tentang 
KD Bahasa Indonesia (KD 3.2 dan 4.2) dan IPA 
(KD 3.2 dan 4.2). 


•Ubo aanq marBmpat poda brwgpaidm Imd dm bmm# hc ddBm ** 
pmrmnBBr» irdrngpi dm la^iawg bataartB bMamy 
4 f rpmalHi h rwib n» hr ^darr aam iMrana p rla y adan brprh a irw irrdi b iii 
bda inmpttam b«ata«an bitnapaa ^aw oanpoaari KtarN^an lam 
laoera Nbidan pr rM u Krdid» beraA Wtlai tcpcr% m«h«n 

wiUmn barpui, ban|Mh rwur^ bmpab manqar«iw«l buatv prM*< 
dgbat driat«r««f mcmKcb.«•««twahaa«idM# 
d. IpnaimappBb^ciaribjartiddlmwBKWddhanmnaty^padm» 


f •rmpBi pmarrpuapan uir mmm daa mwanan bubd dan 

lf rbiwbmp dwtpan boA. 



Oan hacam *SaaWdan dahap» Kabu dpap dan C«r« airnpdapwt^ m «iaK 
bn^ddh putonwan dtnpan bdU ioapa «pn wapn m mana. bapaanarm dPa 
manpapa ««nnrdunbdiiiah |«ia^bd«dan p«fba4da«n wrMbui. Kibdiandaami 
hrrdid iMrl irpr m canleh bmkui krnaMan bcrbar«ia lanMledi drw|an 




94 Buku Guru SD/Ml Kelas V 

















































PENILAIAN 

Membuat Pertanyaan dan Jawaban sesuai' Teks Bacaan 


Kata Tanya 

Pertanyaan 

Jawaban 

Apa 

1. Apa penyebab kabut 
asap? 

1. Penyebab kabut asap 
adalah kebakaran hutan. 







Siapa 









Di mana 









Bagaimana 









Mengapa 










Subtema 3: Memelihara Kesehatan Organ Pemapasan Manusia 95 





















































Bentuk Penilaian: Nontes 
Instrumen Penilaian: Rubnk 

KD IPA 3.2 dan 4.2 dan Bahasa Indonesia 3.2 dan 4.2 


Aspek 

Baik Sekah' 

Baik 

Cukup 

Perlu Bimbingan 

4 

3 

2 

1 

Pengetahuan 

Dapat membuat 

Dapat membuat 

Dapat membuat 

Dapat membuat 

tentang 

lebih dan' 2 

8 pertanyaan 

lebih dan' 6 

masing-masing 

membuat 

pertanyaan 

dan jawaban 

pertanyaan dan 

1 pertanyaan 

pertanyaan 

dan jawaban 

dengan 

jawaban dengan 

dan jawaban 

dengan kata 

untuk setiap 

sekurang- 

sekurang- 

untuk setiap 

apa, di' mana. 

kata tanya 

kurangnya 1 

kurangnya 1 

kata tanya 

bagaimana. 

apa, di' mana. 

pertanyaan 

pertanyaan 

apa, di' mana. 

mengapa. 

bagaimana. 

dan jawaban 

dan jawaban 

bagaimana. 

dan siapa 

mengapa, dan 

untuk setiap 

untuk setiap 

mengapa, dan 

berdasarkan 

siapa dengan 

kata tanya 

kata tanya 

siapa dengan 

teks bacaan 

benar 

apa, di' mana. 

apa, di' mana. 

benar 



bagaimana. 

bagaimana. 




mengapa, dan 

mengapa, dan 




siapa dengan 

siapa dengan 




benar 

benar 


Keterampilan 

Menyusun 

Menyusun 

Menyusun 

Menyusun 

menyusun 

pertanyaan dan 

pertanyaan 

pertanyaan dan 

pertanyaan 

pertanyaan dan 

jawaban dengan 

dan jawaban 

jawaban dengan 

dan jawaban 

jawaban dengan 

runtut dan 

dengan runtut 

kosakata baku 

tidak runtut 

runtut dan 

kosakata baku 

tetapi' masih ada 

tetapi' tidak 

dan dengan 

kosakata baku 

dengan benar 

kosakata tidak 

runtut 

kosakata tidak 



baku 


baku 


Sikap Kecermatan dan Kemandinan 

Diisi' dengan catatan khusus hasi'1 pengamatan terhadap sikap cermat dan kemandinan 
siswa yang sangat baik dan perlu pendampingan ketika mengerjakan tugas, digunakan 

sebagai' data dalam rekapitulasi' penilaian sikap 


96 Buku Guru SD/Ml Kelas V 





















Pembelajaran 2 


Pemetaan Kompetensi Dasar 


Bahasa Indonesia 

3.2 iviengklasifikasi informasi 
yang didapat dan' buku ke 
dalam aspek: apa, di mana, 
kapan, siapa, mengapa, 
dan bagaimana 

4.2 Menyajikan hasil klasifikasi 
informasi yang didapat dan' 
buku yang dikelompokkan 
dalam aspek: apa, di' 
mana, kapan, siapa, 
mengapa, dan bagaimana 
menggunakan kosakata 
baku 




IPA 

3.2. Menjelaskan organ 
pernapasan dan fungsi'nya 
pada hewan dan manusia, 
serta cara memelihara 
kesehatan organ 
pernapasan manusia 

4.2. Membuat model sederhana 
organ pernapasan manusia 


SBdP 

3.1 Memahami'gambar centa 

4.1 Membuat gambar cerita 



Subtema 3: Memelihara Kesehatan Organ Pemapasan Manusia 


97 



















Tujuan Pembelajaran 

• Dengan mencermati teks bacaan yang disajikan, siswa mampu 
menemukan informasi tentang karya gambar cerita. 

• Dengan mencermati penjelasan guru, siswa mampu menjelaskan ciri-cin' 
gambar cerita. 

• Dengan mengingat pengalaman yang berkesan atau menentukan suatu 
tema, siswa mampu membuat gambar cerita. 

• Dengan membaca teks, siswa mampu membuat poster tentang cara 
merawat organ pernapasan. 

Media/Alat Bantu Belajar 

Buku teks, contoh gambar cerita, gambar-gambar poster. 

KEGIATAN PEMBELAJARAN 
Langkah-Langkah Pembelajaran 

• Siswa mengamati gambardan membaca 
teks bacaan yang disediakan. 

• Dengan bimbingan guru, siswa berdiskusi 

mengenai kesesuaian gambardengan inti 
cerita. 

• Diskusi dapat dilakukan dalam kelompok- 
kelompok kecil. Selanjutnya, tiap-tiap 
kelompok membacakan hasil diskusinya 
untuk dibandingkan dengan hasil diskusi 
kelompok-kelompok lain. 

• Siswa mengamati salah satu contoh karya 
gambar cerita. 

• Guru memberi pertanyaan kepada siswa mengenai ciri-ciri karya 
gambar cerita. Guru dapat menunjuk beberapa siswa untuk menjawab 
pertanyaan tersebut secara bergantian. 

• Contoh jawaban pertanyaan tentang ciri-ciri karya gambar cerita. 


Ciri-ciri karya gambar cerita: 

• Memuat gambar lebih banyak daripada teks cerita. 

• Gambar-gambar yang ada menceritakan urutan peristiwa. 



98 Buku Guru SD/Ml Kelas V 
















;s. 


• Siswa menentukan satu tema untuk gambar cerita. 

• Kegiatan ini ditujukan untuk memberikan pemahaman kepada siswa 
tentang KD SBdP 3.1 dan 4.1. 

Hasi'1 yang Diharapkan: 

Sikap kecermatan dan ketelitian siswa dalam menggali informasi dari 

gambarcerita untuk menentukan ciri-ciri karya gambar cerita. 

Langkah-Langkah Pembelajaran 

• Siswa mencermati teks bacaan cara me- 
melihara organ pernapasan. 

• Siswa membuat poster dengan tema 
merawat organ pernapasan. Siswa 
membuat sketsa gambar poster dan 
dilanjutkan dengan memberi warna pada 
gambar poster. Kegiatan ini dilakukan 
secara berkelompok dengan anggota 5-6 
siswa. 

• Guru meminta siswa untuk menunjukkan 
gambar poster kelompoknya masing- 
masing di depan kelas. 

• Siswa dapat memberi komentar tentang 
posteryang paling menarik menurutnya 
dan memberikan alasannya. 

• Guru memberikan penilaian pada setiap poster. 

Hasi'1 yang Diharapkan: 

• Sikap kreativitas dan kerja sama siswa saat membuat poster. 

• Tingkat kreativitas siswa dapat diukur dengan menggunakan rubrik 
membuat poster. 



Subtema 3: Memelihara Kesehatan Organ Pemapasan Manusia 99 












KEGIATAN PENILAIAN 


Rubnk Membuat Poster 


Bentuk Penilaian: Nontes 
Instrumen Penilaian: Rubnk 

KD IPA 3.2 dan 4.2 dan Bahasa Indonesia 3.2 dan 4.2 


Aspek 

Baik Sekah' 

Baik 

Cukup 

Perlu Bimbingan 

4 

3 

2 

1 

Kerja Sama 

Seluruh anggota 

sahng bekerja 

sama dan berbagi' 

tugas dalam 

menyelesaikan 

poster 

Terdapat satu 

siswa yang 

tidak mau 

bekerja sama 

dan berbagi' 

tugas dalam 

menyelesaikan 

poster 

Terdapat dua 

siswa yang tidak 

mau bekerja 

sama dan berbagi' 

tugas dalam 

menyelesaikan 

poster 

Terdapat lebih 

dan' dua siswa 

yang tidak mau 

bekerja sama 

dan berbagi' 

tugas dalam 

menyelesaikan 

poster 

Sikap 

Seluruh 

anggota terhhat 

bersungguh- 

sungguh saat 

membuat poster 

Beberapa 

anggota terhhat 

bersungguh- 

sungguh saat 

membuat poster 

Siswa terhhat 

bermain-main 

namun masih mau 

memperhhatkan 

kerja keras mereka 

sekahpun dalam 

pengawasan guru 

Siswa terus 

bermain-main 

sekahpun sudah 

dipenngatkan 

oleh guru 

Kreati'vi'tas 

Ada 4 hal yang 

menank (dalam 

penggunaan 

kahmat, sketsa 

gambar, 

pewarnaan, serta 

tata letak gambar 

dan tuhsan) 

Ada 3 hal 

yang menank, 

misalnya 

penggunaan 

kahmat, sketsa 

gambar, dan 

pewarnaan 

Ada 2 hal yang 

menank, misalnya 

penggunaan 

kahmat dan sketsa 

gambar 

Ada 1 hal 

yang menank, 

misalnya sketsa 

gambar 


100 Buku Guru SD/Ml Kelas V 







































Pembelajaran 3 


Pemetaan Kompetensi Dasar 


Bahasa Indonesia 

3.2 iviengklasifikasi informasi 
yang didapat dan' buku ke 
dalam aspek: apa, di mana, 
kapan, siapa, mengapa, 
dan bagaimana 






4.2 Menyajikan hasil klasifikasi 
informasi yang didapat dan' 
buku yang dikelompokkan 
dalam aspek: apa, di' 
mana, kapan, siapa, 
mengapa, dan bagaimana 
menggunakan kosakata 
baku 



PPKn 

1.2 Menghargai' kewajiban, 
hak, dan tanggung jawab 
sebagai' warga masyarakat 
dan umat beragama dalam 
kehidupan sehari-han' 

2.2 Menunjukkan sikap 
tanggung jawab dalam 
memenuhi kewajiban 
dan hak sebagai' warga 
masyarakat dalam 
kehidupan sehan'-han' 

3.2 Memahami' hak, kewajiban, 
dan tanggung jawab 
sebagai' warga dalam 
kehidupan sehan'-han' 

4.2 Menjelaskan hak, 
kewajiban, dan tanggung 
jawab sebagai' warga 
masyarakat dalam 
kehidupan sehan'-han' 


_ IPS _ 

3.3. Menganalisis peran 
ekonomi' dalam upaya 
menyejahterakan 
kehidupan masyarakat 
di' bidang sosial dan 
budaya untuk memperkuat 
kesatuan dan persatuan 
bangsa 

4.3 Menyajikan hasi'1 

analisis tentang peran 
ekonomi' dalam upaya 
menyejahterakan 
kehidupan masyarakat 
di' bidang sosial dan 
budaya untuk memperkuat 
kesatuan dan persatuan 
bangsa 


Subtema 3: Memelihara Kesehatan Organ Pemapasan Manusia 


101 

















Tujuan Pembelajaran 

• Dengan membaca teks, siswa mampu menjelaskan informasi terkait 
dengan pertanyaan apa, di mana, bagaimana, dan mengapa. 

• Dengan berdiskusi, siswa dapat menjelaskan akibat yang terjadi jika 
masyarakat tidak bertanggung jawab atas masalah sampah. 

• Dengan membaca teks dan menyimak penjelasan guru, siswa dapat 
mengidentifikasi jenis usaha ekonomi yang dikelola sendiri. 

• Dengan membaca teks bacaan menyimak penjelasan guru dan berdiskusi, 
siswa dapat menjelaskan cara menghargai usaha ekonomi orang lain. 

Media/Alat Bantu Belajar 

Buku teks, lingkungan sekitar. 

KEGIATAN PEMBELAJARAN 
Langkah-Langkah Pembelajaran 

• Siswa membaca teks dalam bacaan. 

• Siswa menandai informasi-informasi 
penting pada teks bacaan. 

• Siswa menuliskan jawaban pertanyaan- 
pertanyaan dalam buku siswa. 

• Kegiatan ini untuk memberikan 
pemahaman pada siswa tentang materi 
Bahasa Indonesia KD 3.2 dan 4.2. 

Hasi'1 yang Diharapkan: 

• Sikap cermat dan teliti siswa pada saat 
membaca teks bacaan. 

• Pengetahuan tentang menjawab 
pertanyaan apa, siapa, di mana, bagaimana, dan mengapa. 

• Keterampilan siswa dalam menuliskan informasi dari bacaan. 



Mn#*» 


llctMWiipaMr 
i>dw 


imnanE. 


lM H > Adi^inEnur ArPAi 






kltd 


ke 





102 Buku Guru SD/Ml Kelas V 













Langkah-Langkah Pembelajaran 

• Siswa berdiskusi mengenai dampakyang 
terjadi jika masyarakat tidak mau 
bertanggung jawab atas masalah sampah. 

• Siswa menyampaikan hasil diskusi di depan 
kelompok lain. 

• Siswa membaca teks tentang kegiatan yang 
dilakukan pemulung. 

• Siswa berdiskusi mengenai kegiatan yang 
dilakukan pemulung dan cara menghargai 
kegiatan para pemulung. 

• Siswa membaca teks mengenai menghargai 
kegiatan usaha ekonomi orang lain. 

• Kegiatan ini untuk memberi pemahaman 
kepada siswa tentang materi IPS KD 3.3 
dan 4.3 serta PPKn KD 1.2, 2.2, 3.2, dan 4.2. 

Hasil yang Diharapkan: 

• Sikap cermat dan teliti siswa saat membaca teks bacaan serta sikap aktif 
saat diskusi. 

• Pengetahuan tentang tanggung jawab warga masyarakat. 

• Keterampilan siswa berbicara dalam diskusi 
dan menyampaikan hasil diskusi di depan 
teman-temannya. 


PENILAIAN 

Menjelaskan lnformasi' Terkait Pertanyaan 
Apa, Di' mana, Mengapa, dan Bagaimana 



J 


J 

^_J 






i?// 


l ^ 
4 
4 




«MCar (wcng nggbciWan « 




Subtema 3: Memelihara Kesehatan Organ Pemapasan Manusia 1103 







































Bentuk Penilaian: Nontes 
Instrumen Penilaian: Rubnk 
KD Bahasa Indonesia 3.2 dan 4.2 


Aspek 

Baik Sekah' 

Baik 

Cukup 

Perlu Bimbingan 

4 

3 

2 

1 

Pengetahuan 
tentang 
Memilah 
lnformasi' 
yang Didapat 

Benar dalam 
menjawab 7 
pertanyaan 
dengan bahasa 
yang runtut dan 
menggunakan 
kosakata baku 

Benar dalam 
menjawab 6 
pertanyaan 
dengan bahasa 
yang runtut dan 
menggunakan 
kosakata baku 

Benar dalam 
menjawab 5 
pertanyaan dengan 
bahasa yang runtut 
dan menggunakan 
kosakata baku 

Benar dalam 
menjawab 
pahng banyak 

4 pertanyaan 
dengan bahasa 
yang runtut dan 
menggunakan 
kosakata baku 

Keterampilan 

dalam 

Menyajikan 

lnformasi' 

Jawaban 
sangat mudah 
dibaca dan 
sangat mudah 
dimengerti' 

Jawaban 
mudah dibaca 
dan mudah 
dimengerti' 

Jawaban mudah 
dibaca namun 
agak suht 
dimengerti' 

Jawaban agak 
suht dibaca dan 
dimengerti' 


Sikap Kecermatan dan Kemandirian 


Diisi' dengan catatan khusus hasi'1 pengamatan terhadap sikap siswa yang sangat baik dan 
perlu pendampingan, digunakan sebagai' data dalam rekapitulasi' penilaian sikap 


Rubrik Presentasi' 

IPS KD 3.3 dan 4.3 serta PPKn KD 3.2,1.2, 2.2, dan 4.2. 
Kompetensi' yang dinilai': 


Kemampuan siswa dalam berdiskusi' dan pengetahuan siswa mengenai' tanggung jawab 
masyarakat akan sampah. 


Aspek 

Baik Sekah' 

Baik 

Cukup 

Perlu Bimbingan 

4 

3 

2 

1 

Kerja Sama 

Presentasi' disam- 
paikan dengan 
menggunakan tata 
bahasa Indonesia 
yang baik dan 
baku 

Terdapat satu 
atau dua 
kesalahan 
dalam tata 
bahasa 

Indonesia yang 
baik dan baku 

Terdapat tiga 
atau empat 
kesalahan dalam 
tata bahasa 
Indonesia yang 
baik dan baku 

Terdapat lebih 
dan' empat 
kesalahan 
dalam tata 
bahasa 

Indonesia yang 
baik dan baku 


104 Buku Guru SD/Ml Kelas V 



























Aspek 

Baik Sekah' 

Baik 

Cukup 

Perlu Bimbingan 

4 

3 

2 

1 

Sikap 

Seluruh 

anggota terhhat 
bersungguh- 
sungguh dalam 
mempersiapkan 
presentasi' siswa 

Beberapa 
anggota terhhat 
bersungguh- 
sungguh dalam 
mempersiapkan 
presentasi' siswa 

Siswa terhhat 
bermain- 

main namun 

masih mau 
memperhhatkan 
kerja keras 
mereka 

sekahpun dalam 
pengawasan guru 

Siswa terus 
bermain-main 
sekahpun sudah 
berulang kah' 
dipenngatkan 
oleh guru 

Keterampilan 

berbicara 

Pengucapan 
kata-kata secara 
keseluruhan jelas, 
tidak menggumam 
dan dapat 
dimengerti' 

Pengucapan 
kata-kata di' 
beberapa bagian 
jelas dan dapat 
dimengerti' 

Pengucapan kata- 
kata tidak begitu 
jelas tapi' masih 
bisa ditangkap 
maksudnya oleh 
pendengar 

Pengucapan 
kata-kata secara 
keseluruhan 
betul-betul 
tidak jelas, 
menggumam 
dan tidak dapat 
dimengerti' 


Subtema 3: Memelihara Kesehatan Organ Pemapasan Manusia T105 













Pembelajaran 4 


Pemetaan Kompetensi Dasar 


Bahasa Indonesia 

3.2 iviengklasifikasi informasi 
yang didapat dan' buku ke 
dalam aspek: apa, di mana, 
kapan, siapa, mengapa, 
dan bagaimana 

4.2 Menyajikan hasil klasifikasi 
informasi yang didapat dan' 
buku yang dikelompokkan 
dalam aspek: apa, di' 
mana, kapan, siapa, 
mengapa,dan bagaimana 
menggunakan kosakata 
baku 



menyejahterakan 
kehidupan masyarakat 
di' bidang sosial dan 
budaya untuk memperkuat 
kesatuan dan persatuan 
bangsa 

4.3 Menyajikan hasi'1 

analisis tentang peran 
ekonomi' dalam upaya 
menyejahterakan 
kehidupan masyarakat 
di' bidang sosial dan 
budaya untuk memperkuat 
kesatuan dan persatuan 
bangsa 


106 


Buku Guru SD/MI Kelas V 














Tujuan Pembelajaran: 

• Dengan membaca teks dan menyimak penjelasan gurum siswa dapat 
menjelaskan cara menghargai kegiatan usaha ekonomi orang lain. 

• Dengan berdiskusi, siswa mampu menjelaskan sikap pelaku usaha 
kegiatan ekonomi dalam menjalin hubungan dengan pesaingnya. 

• Dengan menyimak penjelasan guru dan membaca informasi, siswa 
mampu menjelaskan pentingnya sikap tanggung jawab di lingkungan 
keluarga, sekolah, dan masyarakat. 

Media/Alat Bantu Belajar 

Teks bacaan, lingkungan. 

KEGIATAN PEMBELAJARAN 
Langkah-Langkah Pembelajaran: 

• Siswa membaca teks dan memahami 
tentang cara menghargai kegiatan ekonomi 
orang lain. 

• Siswa melakukan pengamatan terhadap 
hubungan antarpelaku usaha kegiatan 
ekonomi yang ada di sekitar tempat tinggal 
mereka. Selanjutnya siswa membuat laporan 
tertulis. 

• Siswa melaporkan hasil diskusi di depan 
kelas. 

• Guru membimbing siswa agardapat meniru 
sikap baik dari pelaku usaha tersebut dan 
menerapkannya dalam kehidupan sehari- 
hari. (IPS KD 3.3 dan 4.3) 

• Siswa membaca teks dan mendengarkan 
penjelasan guru tentang pentingnya 
tanggung jawab dalam melaksanakan usaha 
kegiatan ekonomi. 

• Guru memberi umpan balik dengan memberi 
pertanyaan kepada siswa mengenai 
akibat yang terjadi jika masyarakat tidak 
memiliki rasa tanggung jawab. (PPKn KD 3.2 dan 4.2) 



COCll 

biMwMoii g # l«lan»i«». tn i| oMm 

rtwLwwi \wmn iTWioOi 4cto yoi^ «mpdi 

MniAo. icnoiya 

t. ftfttw^ftonNMi MdkB (ftntvn dnf Iwti lidMft olaft 

1 ft*PHftjnf Miggi Miwp d»» >vfccn—n Mtd i l Mi n d m owng 1—» 


4. ftftptftwftd ftt4o»tftftMi«n dn§ low> dtnf«> iwrr»M fWOd <«df 



ftofoniono ^fto odib odo pcnotn^on C40ffMif M 

fdfnw ptiitiiM»lii ftt9fftt*9l—olwowniitddbOoniortidi 



Subtema 3: Memelihara Kesehatan Organ Pemapasan Manusia 107 






















Hasil yang Diharapkan: 

• Sikap percaya din' dalam mempresentasikan hasil kegiatan (IPS KD 3.3 
dan 4.3) 

• Keterampilan membuat laporan dan mempresentasikan hasil laporan. 


PENILAIAN 

Rubrik Presentasi' 

IPS KD 3.3 dan4.3 

Bahasa Indonesla KD 3.3 dan 4.3 

Kompetensi' yang dinilai': 

Pengetahuan siswa tentang topik diskusi' 
Keterampilan siswa dalam menyajikan hasi'1 diskusi' 


Sikap kecermatan dan ketehtian siswa dalam berdiskusi' 


Aspek 

Baik Sekah' 

Baik 

Cukup 

Perlu Bimbingan 

4 

3 

2 

1 

Tata bahasa 

Presentasi' 
disampaikan 
dengan 
menggunakan 
tata bahasa 
Indonesia yang 
baik dan baku 

Terdapat satu 
atau dua 
kesalahan 
dalam tata 
bahasa 

Indonesia yang 
baik dan baku 

Terdapat tiga atau 
empat kesalahan 
dalam tata bahasa 
Indonesia yang 
baik dan baku 

Terdapat lebih 
dan' empat 
kesalahan dalam 
tata bahasa 
Indonesia yang 
baik dan baku 

Sikap 

Seluruh 

anggota terhhat 
bersungguh- 
sungguh dalam 
mempersiapkan 
presentasi' siswa 

Beberapa 

anggota terhhat 

bersungguh- 

sungguh dalam 

mempersiapkan 

presentasi' 

siswa 

Siswa terhhat 
bermain-main 
namun masih mau 
memperhhatkan 
kerja keras mereka 
sekahpun dalam 
pengawasan guru 

Siswa terus 
bermain-main 
sekahpun sudah 
berulang kah' 
dipenngatkan 
oleh guru 

Keterampilan 

berbicara 

Pengucapan 
kata-kata secara 
keseluruhan 
jelas, tidak 
menggumam, 
dan dapat 
dimengerti' 

Pengucapan 
kata-kata 
di' beberapa 
bagian jelas 
dan dapat 
dimengerti' 

Pengucapan kata- 
kata tidak begitu 
jelas, tetapi' masih 
bisa ditangkap 
maksudnya oleh 
pendengar 

Pengucapan 
kata-kata secara 
keseluruhan 
betul-betul 
tidak jelas, 
menggumam, 
dan tidak dapat 
dimengerti' 


108 Buku Guru SD/Ml Kelos V 














Pembelajaran 5 


Pemetaan Kompetensi Dasar 


Bahasa Indonesia 

3.2 iviengklasifikasi informasi 
yang didapat dan' buku ke 
dalam aspek: apa, di mana, 
kapan, siapa, mengapa, 
dan bagaimana 

4.2 Menyajikan hasil klasifikasi 
informasi yang didapat dan' 
buku yang dikelompokkan 
dalam aspek: apa, di' 
mana, kapan, siapa, 
mengapa, dan bagaimana 
menggunakan kosakata 
baku 


IPA 

3.2. Menjelaskan organ 
pernapasan dan fungsi'nya 
pada hewan dan manusia, 
serta cara memelihara 
kesehatan organ 
pernapasan manusia 

4.2. Membuat model sederhana 
organ pernapasan manusia 



SBdP 


3.1 Memahami'gambar centa 

4.1 Membuat gambar cerita 


Subtema 3: Memelihara Kesehatan Organ Pemapasan Manusia 


109 



















Tujuan Pembelajaran 

• Dengan mengamati poster, siswa menceritakan kembali' tentang cara 
merawat organ pernapasan pada manusia. 

• Dengan membaca teks dalam buku, siswa dapat menjelaskan informasi 
tentang langkah-langkah membuat gambar cerita. 

• Membuat sketsa gambarcerita sesuai tema yang telah ditentukan pada 
pembelajaran sebelumnya. 

Media/Alat Bantu Belajar 

Teks bacaan, perlengkapan membuat poster. 

Langkah-Langkah Pembelajaran 

• Siswa mendengarkan penjelasan guru dan 
mencermati teks bacaan tentang langkah- 
langkah membuat gambar cerita. 

• Siswa menyiapkan alat dan bahan untuk 
membuat gambar cerita. 

• Siswa membuat sketsa gambar sesuai dengan 
tema yang telah ditentukan. 


Kegiatan ini ditujukan untuk memberikan 
pemahaman dan melatih keterampilan siswa 
dalam membuat gambar cerita. (SBdP KD 3.1 
dan 4.1) 

Hasil yang Diharapkan: 

• Sikap kecermatan dan ketelitian siswa dalam menggali informasi dari 
teks bacaan dan penjelasan guru mengenai langkah-langkah membuat 
gambar cerita. 

• Kreativitas dalam membuat gambar cerita. 








tlmgnĔmmnm tmigpipmn immmn mnmm itan 
■t MtmĕĔĔi mbhIh mmrw/Pkm patkmmm} ^ 


mmtr 


tmn^m ymmgmmnmr^ 
i ĕmtgm mrmm» mmtm 


t mrn^ f«nf gh 

ĕmmm mmmmmt mrgmn pmm 


inriMnm bmnirA Mf9w 

ĕnthimgmm i\mmm0mm} ĕ^^mh irmmmrĕ »«ai iMMi mtiltAtw 

mtomtmbm V^aMnf 



110 i Buku Guru SD/Ml Kelas V 



















PENILAIAN 


Rubnk Membuat Gambar Cerita 

SBdP KD 3.1 dan 4.1 

Bahasa Indonesia KD 3.2 dan 4.2 


Aspek 

Baik Sekah' 

Baik 

Cukup 

Perlu Bimbingan 

4 

3 

2 

1 

Kesesuian 
gambar 
dengan tema 
centa 

Sangat sesuai' 
dengan tema centa 

Hampir 
mendekati' 
tema centa 

Kurang sesuai' 
dengan tema 
centa 

Tidak sesuai' 
sama sekah' 
dengan tema 
centa 

Kreati'vi'tas 

Ada 4 hal yang 
menank (dalam 
tema centa, 
komposisi' gambar, 
kahmat sesuai' 
dengan gambar, 
serta tata letak 
gambar) 

Ada 3 hal yang 
menank, tema 
centa, komposisi' 
gambar, dan 
kahmat sesuai' 
dengan gambar 

Ada 2 hal 
yang menank, 
misalnya tema 
centa dan 
komposisi' 
gambar 

Ada 1 hal 
yang menank, 
misalnya tema 
centa 


Subtema 3: Memelihara Kesehatan Organ Pemapasan Manusia 111 













Pembelajaran 6 


Pemetaan Kompetensi Dasar 


Bahasa Indonesia 

3.2 iviengklasifikasi informasi 
yang didapat dan' buku ke 
dalam aspek: apa, di mana, 
kapan, siapa, mengapa, 
dan bagaimana 

4.2 Menyajikan hasil klasifikasi 
informasi yang didapat dan' 
buku yang dikelompokkan 
dalam aspek: apa, di' 
mana, kapan, siapa, 
mengapa, dan bagaimana 
menggunakan kosakata 
baku 


r r 

PPKn 

1.2 Menghargai' kewajiban, 
hak, dan tanggung jawab 
sebagai' warga masyarakat 
dan umat beragama dalam 
kehidupan sehan'-han' 

2.2 Menunjukkan sikap 
tanggung jawab dalam 
memenuhi kewajiban 
dan hak sebagai' warga 
masyarakat dalam 
kehidupan sehan'-han' 

3.2 Memahami' hak, kewajiban, 
dan tanggung jawab 
sebagai' warga dalam 
kehidupan sehan'-han' 

4.2 Menjelaskan hak, 
kewajiban, dan tanggung 
jawab sebagai' warga 
masyarakat dalam 
kehidupan sehan'-han' 


SBdP 

3.1 Memahami gambar centa 

4.1 Membuat gambar centa 



112 Buku Guru SD/Ml Kelas V 


















Tujuan Pembelajaran 

• Dengan membaca teks bacaan dan 
menyimak penjelasan guru, siswa 
dapat menjelaskan dua macam teknik 
pewarnaan. 

• Dengan mengamati gambar cerita, 
siswa mampu menjelaskan contoh sikap 
bertanggung jawab atas tugas yang 
diberikan. 

• Dengan berdiskusi, siswa dapat 
menjelaskan akibat yang terjadi jika 
tanggung jawab tidak dilaksanakan. 

• Dengan menyelesaikan sketsa menjadi 
gambar cerita, siswa mampu menceritakan 
gambarcerita yang telah dibuat. 

Media/Alat Bantu Belajar 

Teks bacaan, perlengkapan untuk membuat gambar cerita. 

KEGIATAN PEMBELAJARAN 
Langkah-Langkah Pembelajaran 

• Siswa membaca teks dalam buku siswa. 

• Guru menunjuk beberapa siswa untuk men- 
jelaskan dua macam pewarnaan. 

• Siswa mewarnai sketsa gambaryang telah 
dibuat. Siswa dapat memilih pewarnaan 
kering atau pewarnaan basah. 

• Salah satu siswa membacakan teks bacaan 
dalam gambar cerita. 

• Guru membimbing siswa untuk menanamkan 
rasa tanggung jawab sejak dini. 

• Siswa berdiskusi secara berkelompok 
mengenai akibat tidak melaksanakan 
tanggung jawab di sekolah, rumah, dan di 
masyarakat. 

• Siswa membacakan hasil diskusi di depan kelas secara bergantian. 

• Siswa menunjukkan gambar ceritanya kepada teman-teman di kelas. 

• Kegiatan ini bertujuan untuk memahamkan siswa pada materi SBdP KD 
3.1 dan 4.1 serta PPKn KD 3.2,1.2, 2.2, dan 4.2 




wicdM tinl», col m, oMu rac moiii^ 

tMpmtti, 


gamttr tmPm wim^Oiw rrtMi 

idnM^ mm krtrt mm bBfe«r^ mo itmmmrto 



Subtema 3: Memelihara Kesehatan Organ Pemapasan Manusia 113 

































Hasil yang Diharapkan: 

Sikap teliti dalam membaca teks dan percaya din' dalam memberikan 
pendapat. 

Pengetahuan tentang akibat jika warga masyarakat tidak melaksanakan 
tanggung jawab. 

Keterampilan mewarnai gambar dengan teknik pewarnaan kering atau 
basah. 

Keterampilan menuliskan dan menyampaikan pendapat di depan kelas. 


KEGIATAN PENILAIAN 

Bentuk Penilaian: Kinerja 
Instrumen Penilaian: Rubrik 
KD PPKN 3.2,1.2, 2.2, dan 4.2 
KD Bahasa Indonesia 3.2 dan 4.2 


Aspek 

Baik Sekah' 

Baik 

Cukup 

Perlu Bimbingan 

4 

3 

2 

1 

Keakti'fan 

Menunjukkan 
antusiasme 
dan akti'f 
dalam diskusi' 

Menunjukkan 
antusiasme 
tetapi' tidak akti'f 
dalam diskusi' 

Menunjukkan 
keakti'fan hanya 
jika ditanya 

Sama sekah' tidak 
menunjukkan 
keterhbatan dalam 
kegiatan diskusi' 

Keterampilan 

berbicara 

dalam 

berdiskusi' 

Pengucapan 
kahmat secara 
keseluruhan 
jelas, tidak 
menggumam, 
dan dapat 
dimengerti' 

Pengucapan 
kahmat di' 
beberapa bagian 
jelas dan dapat 
dimengerti' 

Pengucapan 
kahmat tidak 
begitu jelas, 
tetapi' masih bisa 
ditangkap 
maksudnya oleh 
pendengar 

Pengucapan kahmat 
secara keseluruhan 
betul-betul tidak 
jelas, menggumam, 
dan tidak dapat 
dimengerti' 


114 Buku Guru SD/Ml Kelas V 













Bentuk Penilaian : Mewarnai' gambarcenta (kinerja) 
Instrumen Penilaian : Rubnk 
KD SBdP 3.1 dan 4.1 


Aspek 

Baik Sekah' 

Baik 

Cukup 

Perlu Bimbingan 

4 

3 

2 

1 

Harmoni' 

warna 

Pemihhan 

warna-warna 
yang digunakan 
menghasilkan 
paduan warna 
yang sangat 
indah dihhat. 

Pemihhan 

warna-warna 
yang digunakan 
menghasilkan 
paduan warna 
yang baik. 

Pemihhan 

warna-warna 
yang digunakan 
menghasilkan 
paduan warna 
yang cukup indah 
dihhat. 

Pemihhan 

warna-warna 
yang digunakan 
tidak tepat 
sehingga 
paduan warna 
yang dihasilkan 
terhhat tidak 
indah. 

Teknik 

mewarnai' 

Teknik 

pewarnaan yang 
dipihh tepat 
sehingga dapat 
meningkatkan 
keindahan 
gambar. 

Teknik 

pewarnaan 

mendukung 

keindahan 

gambar. 

Teknik pewarnaan 
bagus, tetapi' 
tidak mendukung 
keindahan gambar. 

Teknik 

pewarnaan tidak 
tepat sehingga 
merusak 
keindahan 
gambar. 

Kerapian 

Pewarnaan rapi' 
dan tidak keluar 
dan' gans bidang 
gambar. 

Pewarnaan 
cukup rapi'. 

Ada beberapa 
warna yang keluar 
dan' gans bidang 
gambar. 

Pewarnaan tidak 
rapi' sehingga 
merusak bentuk 
gambar. 


Sikap Kecermatan dan Kemandirian 

Diisi' dengan catatan khusus hasi'1 pengamatan terhadap sikap siswa yang sangat baik dan 
perlu pendampingan, digunakan sebagai' data dalam rekapitulasi' penilaian sikap 


Subtema 3: Memelihara Kesehatan Organ Pemapasan Manusia 115 















Kegiatan Berbasls Proyekdan Literasi' 
Kegiatan Minggu ke-4 


Berbagai kegiatan pada minggu ke-4 dirancang sebagai aplikasi dan' 
keterpaduan gagasan pada subtema 1-3. Berbeda dengan subtema 1-3, 
kegiatan di' sim' diarahkan untuk mengasah daya nalardan berpikir tingkat 
tinggi. Rancangan kegiatan merupakan kegiatan-kegiatan besaryang mem- 
buka kesempatan bertanya dan menggali' intormasi' yang dekat dengan 
keseharian siswa. Guru sebaiknya membaca seluruh pembelajaran terlebih 
dahulu. Perhatikan kebutuhan alat dan bahan. 


Pembelajaran 1 

Mengamati' dan Mendeskripsikan 

Pada Pembelajaran 1 i'm', siswa diarahkan untuk mengamati' lingkungan 
sekolah. 

Langkah pertama, siswa mengumpulkan fakta-fakta, antara lain sebagai' 
berikut. 

1. Apakah lingkungan sekolah dekat dengan pabrik, jalan raya, pasar, atau d 
daerah pedesaan? 

2. Berapa banyak tanaman di lingkungan sekolah? 

3. Tanaman apa saja yang ada di lingkungan sekolah? 

4. Bagaimana kondisi tumbuhan di lingkungan sekolah? 


Siswa mengumpulkan sedikitnya 10 fakta dan mendeskripsikan secara 
lengkap. Guru mengarahkan kemampuan pengamatan siswa. Semakin 
lengkap uraian berarti siswa sudah mencapai daya nalaryang cukup baik. 

Kegiatan dilakukan berkelompok, tetapi siswa akan membuat laporan 
individual. 


Mempertanyakan dan Menganalisis 

Setelah siswa mendeskripsikan secara lengkap semua fakta hasil 
pengamatan pada kegiatan sebelumnya, langkah berikutnya siswa diajak 
berpikir kritis untuk mempertanyakan fakta-fakta tersebut. 


116 Buku Guru SD/Ml Kelas V 


Sebagai contoh apabila diketahui suatu fakta bahwa "di lingkungan sekolah 
hanya ada beberapa tanaman", siswa dapat mempertanyakan pertanyaan- 
pertanyaan berikut. 

1. Mengapa hanya ada sedikit tanaman di lingkungan sekolah? 

2. Apa akibat sedikitnya tanaman di lingkungan sekolah? 

3. Apakah perlu untuk menambah jumlah tanaman di lingkungan sekolah? 
Jika perlu, bagaimana caranya? 


Siswa diajak menganalisis. Misalnya, bagaimana jika lahan untuk menambah 
jumlah tanaman di lingkungan sekolah terbatas? Apa yang dapat dilakukan? 
Dari kegiatan analisis ini, siswa memperoleh gagasan tentang apa yang perlu 
dikaji lebih jauh. Setelah mengidentifikasi hal-hal yang perlu dikaji lebih 
jauh, siswa menindaklanjuti hal tersebut dengan mengumpulkan informasi 
yang relevan sebanyak mungkin. Siswa boleh melakukan hal tersebut dengan 
berbagai macam cara, antara lain sebagai berikut. 

1. Membaca buku-buku referensi dari perpustakaan 

2. Berdiskusi 

3. Bertanya kepada guru 


' 117 ' 

\ / 
N. ✓ 


Subtema 4 : Kegiatan Berbasis Proyekdan Literasi 


Pembelajaran 2 


Mengamati' dan Mendesknpsikan 

Dari kegiatan pada Pembelajaran l,siswa telah mengamati lingkungan 

sekitar sekolah. Selanjutnya pada Pembelajaran 2 ini, siswa melakukan 

wawancara kepada seluruh siswa, guru, dan warga lain di' sekolah. 

1. Apa yang dirasakan siswa dan guru saat berada di' dalam kelas? Apakah 
udara terasa segar, atau sebaliknya udara terasa panas dan pengap? 

2. Apa yang dirasakan siswa, guru, dan warga lain sekolah saat berada di 
halaman sekolah? Apakah udara terasa segar, atau sebaliknya berbau 
busuk? Apakah halaman sekolah terasa sejuk, atau sebaliknya terasa 
gersang dan panas? 

3. Apakah ada warga sekolah yang mengalami gangguan kesehatan akibat 
kondisi lingkungan sekolah? Jika ada, gangguan apa yang dialaminya? 

4. Bagaimana pendapat warga sekolah terhadap lingkungan di sekitar 
sekolah secara umum? Apakah lingkungan sekolah terasa nyaman? 
Apakah kualitas lingkungan sekolah perlu ditingkatkan? 


Mempertanyakan dan Menganalisis 

Setelah mendapatkan fakta-fakta hasil wawancara, selanjutnya siswa diajak 
berpikir kritis untuk menganalisis fakta-fakta tersebut. 

Sebagai contoh apabila ternyata sebagian besarwarga sekolah menyatakan 
bahwa udara di halaman sekolah terasa gersang dan panas, apa yang dapat 
dilakukan supaya udara terasa segardan nyaman? 

Diskusikan langkah-langkah yang dapat dilakukan oleh siswa dan seluruh 
warga sekolah agar lingkungan sekolah menjadi lebih nyaman. 


-118' 


Buku Guru SD/Ml Kelas V 


Pembelajaran 3 


Dan' hasil kegiatan pada Pembelajaran 1 dan Pembelajaran 2, siswa 
mengidentifikasi masalah dan solusi mengenai lingkungan sekolah yang 
nyaman. Selanjutnya pada Pembelajaran 3 ini siswa membuat poster berisi' 
ajakan dan himbauan bagi warga sekolah untuk menciptakan lingkungan 
sekolah yang lebih nyaman. Posterdibuat sebanyak mungkin dan semenarik 
mungkin. Poster-poster i'ni dan semua hasil karya siswa selama sebulan 
pembelajaran akan dipamerkan pada han' berikutnya. 


'119' 

\ / 
N. X 


Subtema 4 : Kegiatan Berbasls Proyekdan Llterasi' 


Pembelajaran 4 
Persiapkan Diri 

Pada hari ke-4 ini, siswa mempersiapkan semua bahan untuk keperluan 
pameran yang akan dilaksanakan pada hari berikutnya. Siswa membentuk 
panitia inti yang terdiri atas ketua, bendahara, seksi pengumpulan karya, 
seksi dekorasi, dan seksi umum. Berikut tugas panitia. 

• Ketua : bertugas memimpin dan bertanggung jawab atas pelaksanaan 
pameran. 

• Bendahara: bertugas mengelola dana untuk keperluan pameran. Dana 
dapat menggunakan uang kas kelas atau iuran siswa. 

• Seksi pengumpulan karya : bertugas mengumpulkan dan mengelompok- 
kan karya-karya yang akan dipamerkan. 

• Seksi umum : menyiapkan tempat pameran (misalnya ruang kelas) dan 
perlengkapan pameran (misalnya kertas karton tempat menempelkan 
karya poster, lem, spidol, dan peralatan lainnya). 

• Seksi dekorasi : mengatur peletakan karya-karya yang akan dipamer- 
kan serta membuat undangan dan selebaran bagi warga sekolah untuk 
menghadiri pameran. 

• Keterangan: 

» Satu minggu sebelumnya sebaiknya sekolah mengundang orang tua 
siswa untuk menghadiri pameran hasil karya siswa. 

» Guru memberi kebebasan kepada siswa untuk secara mandiri dapat 
mempersiapkan segala keperluan kegiatan pameran. Guru hanya 
perlu memberikan pengarahan apabila siswa mengalami kesulitan. 

» Siswa diberi motivasi agar percaya diri ketika pameran berlangsung. 


'120 ' Buku Guru SD/Ml Kelas V 


Pembelajaran 5 


Pameran Hasil Karya 

Pagi-pagi sebelum pameran dibuka, panitia memeriksa sekali lagi ruang 
pameran dan karya-karya yang dipamerkan. Apabila ada peletakan karya 
yang kurang tepat, seksi dekorasi segera memperbaiki. Seksi umum 
memeriksa kebersihan dan kerapian ruangan. 

Ketua panitia juga dapat menunjuk dua siswa menjadi penerima tamu 
yang menyambut pengunjung pameran. Siswa-siswa lain harus siap untuk 
menjawab pertanyaan dari pengunjung pameran tentang karya yang 
dipamerkan. 


/ \ 

Subtema 4 : Kegiatan Berbasis Proyekdan Literasi ' 121 ' 

s ✓ 


Pembelajaran 6 


Melakukan Refleksi' 

Pada pertemuan penutup tema ini, siswa melakukan kegiatan refleksi 

dengan langkah-langkah berikut. 

1. Menuliskan kejadian-kejadian yang telah siswa lalui' selama satu minggu 
terakhir ini. 

2. Menuliskan kesan terhadap pengalaman tersebut (puas atau tidak puas, 
senang atau tidak senang, gelisah atau mantap). 

3. Menuliskan rencana perbaikan untuk kegiatan serupa yang akan datang. 
Tulisan renungan siswa ini selanjutnya perlu dipajang di ruang-ruang 
kelas siswa agar bisa dipelajari dan dipahami siswa-siswa lain. 


'122 ' Buku Guru SD/Ml Kelas V 


Dafta r Pusta ka 


Anonim. 1998. Ensiklopedi PopulerAnak. Jakarto: Ichtiar Baru - Van Hoeve. 

Azmiyawati, Choiril, Wigati Hadi Omegawati, dan Rohana Kusumawati. 2008. BSEIPA 
5Salingtemas. Jakarta: Pusat Perbukuan, Departemen Pendidikan Nasional. 

Camilla de la Bedoyere, et all. 2013. Bookof Life TubuhManusia. Bandung: Pakar Raya. 

Chelvi Ramakrishnan, Fong Ho Kheong, Gan Kee Soon. 2007. My Pals are Here, Maths 
2ndEdition 4A. Singapore: Marshall Cavendish International. 

Claybourne, A. 2007. Buku Lengkap tentang Tubuh Kita Volume 1. Bandung: Pakar 
Raya. 

Departemen Pendidikan Nasional. 2012. KamusBesarBahasaindonesiaPusatBahasa 
EdisiKeempat. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama. 

Harmoko. 1995. Indonesia Indah: Tari Tradisionaiindonesia. Jakarta: Yayasan Harapan 
Kita-BPS-TMII. 

Hewitt, S. et all. 2006. Menjelajah danMempeiajariAkudan Tubuhku. Bandung: Pakar 
Raya. 

Mahmud, A.T. 1989. Pustaka Nada Kumpuian Lagu Anak-Anak. Jakarta: Gramedia. 

Mulyaningsih, Parida, Yudanto, Erwin Setyo Kriswanto, dan Herkamaya Jatmika. 2010. 
BSE Pendidikon JosmaniOlahroga dan Kesehotan untuk Kelas VSD/MI. Jakarta: 
Pusat Perbukuan, Departemen Pendidikan Nasional. 

Mustagiem B dan Ary A. 2008. Ayo Belajar Matematika 4 untuk SD don Ml Kelas IV. 
Jakarta: Pusat Perbukuan, Departemen Pendidikan Nasional. 

Priyanto, Maryanto. 2010. Cerdas dan Bugar Penjosorkes. Jakarta: Pusat Perbukuan, 
Departemen Pendidikan Nasional. 

Subekti, Ari dan Budiawan. 2009. BSESeniTariSMP. Jakarta: Jakarta: Pusat Perbukuan, 
Departemen Pendidikan Nasional. 

Subekti, Ari, dan Supriyantiningtyas. 2009. BSE Seni Budaya dan KeterampHan SD 
keias 5. Jakarta: Pusat Perbukuan, Departemen Pendidikan Nasional. 

Sumanto, Y.D., Heny Kusumawati, dan Nur Aksin. 2008. BSE Gemar Matematika 6 
untuk Keias Vi SD/Mi. Jakarta: Pusat Perbukuan, Departemen Pendidikan 
Nasional. 

Sri Sudarmi, Waluyo. 2008. GaieriHmuPengetahuan Sosiai.^okarta’. Pusat Perbukuan, 
Departemen Pendidikan Nasional. 

Syukur, Abdul, dkk. 2005. EnsikiopediUmum untuk Peiajar. Jakarta: lchtiar Baru - Van 
Hoeve. 

Rusliana, lyus. 1990. Pendidikan Seni Tari: Buku Guru Sekoiah Dasar. Jakarta: 
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. 

Wahyono, B. dan Nurachmandani S. 2008. BSE iimu Pengetahuan Aiam 4: untuk SD/ 
M1 kelas IV. Jakarta: Pusat Perbukuan, Departemen Pendidikan Nasional. 


Daftar Pustaka 123 




I Profil Penulis 


Nama Lengkap 
Telp Kantor/HP 
E-mail 

Akun Eacebook 
Alamat Kantor 
Bidang Keahlian 


Heny Kusumawati, S.Si. 

(0272) 322441 

kusumawati.heny@yahoo.com 
Heny Kusumawati 
Jl. Ki Hajar Dewantoro, Klaten 
Penulis, editor 


■ Riwayat Pekerjaan/Profesi dalam 10 tahun terakhir: 

2000 - 2016: Penulis, editor di PT Intan Pariwara, Klaten. 



■ Riwayat Pendidikan Tinggi dan Tahun Belajar: 

Sl: Pakultas MIPA/Matematika/Matematika/UniYersitas Gadjah Mada Yogyakarta (1988 -1994). 


■ Judul Buku dan Tahun Terbit (10 Tahun Terakhir): 

1. Peduli terhadap Makhluk Hidup, Buku TematikTerpadu Kurikulum 2013 Kelas IV SD/MI; Jakarta: 
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan; 2013. 

2. Berbagai Pekerjaan, Buku TematikTerpadu Kurikulum 2013 Kelas IV SD/MI; Jakarta: Kementerian 
Pendidikan dan Kebudayaan; 2013. 

3. Benda-Benda di Lingkungan Sekitar, BukuTematikTerpadu Kurikulum 2013 Kelas VSD/MI; Jakarta: 
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan; 2014. 

4. Peristiwa dalam Kehidupan, BukuTematikTerpadu Kurikulum 2013 Kelas VSD/MI; Jakarta: 
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan; 2014. 

5. Kerukunan dalam Bermasyarakat, BukuTematikTerpadu Kurikulum 2013 Kelas V SD/MI; Jakarta: 
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan; 2014. 

6. Sehat Itu Penting, BukuTematikTerpadu Kurikulum 2013 Kelas VSD/MI; Jakarta: Kementerian 
Pendidikan dan Kebudayaan; 2014. 

7. Bangga sebagai Bangsa Indonesia, BukuTematikTerpadu Kurikulum 2013 Kelas V SD/MI; Jakarta: 
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan; 2014. 

8. Organ Tubuh Manusia dan Hewan, Buku TematikTerpadu Kurikulum 2013 Kelas V SD/MI; Jakarta: 
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan; 2014. 

9. Sejarah Peradaban Indonesia, Buku TematikTerpadu Kurikulum 2013 Kelas V SD/MI; Jakarta: 
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan; 2014 

10. Ekosistem, Buku TematikTerpadu Kurikulum 2013 Kelas V SD/MI; Jakarta: Kementerian Pendidikan 
dan Kebudayaan; 2014. 

11. Lingkungan Sahabat Kita, BukuTematikTerpadu Kurikulum 2013 Kelas VSD/MI; Jakarta: 
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan; 2014. 

12. SBI Matematika Kelas 4 SD Semester 1; Klaten: Intan Pariwara; 2012. 

13. SBI Matematika Kelas 5 SD Semester 1; Klaten: Intan Pariwara; 2012. 

14. SBI Matematika Kelas 6 SD Semester 1; Klaten: Intan Pariwara; 2012. 

15. Buku PengayaanTematikTerpadu Kelas ITema 8: Peristiwa Alam; Klaten: Intan Pariwara; 2014. 

16. Buku PengayaanTematikTerpadu Kelas IITema 1: Hidup Rukun; Klaten: Intan Pariwara; 2014. 

17. Buku PengayaanTematikTerpadu Kelas IITema 3:Tugasku Sehari-hari; Klaten: Intan Pariwara; 

2014. 

18. Buku Pengayaan TematikTerpadu Kelas II Tema 7: Merawat Hewan dan Tumbuhan; Klaten: Intan 
Pariwara; 2014 

19. Buku PengayaanTematikTerpadu Kelas IVTema 8:TempatTinggalku; Klaten: Intan Pariwara; 2014. 

20. Buku PengayaanTematikTerpadu Kelas VTema 7: Sejarah Peradaban Indonesia; Klaten: Intan 
Pariwara; 2014. 


Judul Penelitian dan Tahun Terbit (10 Tahun Terakhir): 

Tidakada. 




I Profil Penelaah 


Nama Lengkap 
Telp. Kantor/HP 
E-mail 

Alamat Kantor 
Bidang Keahlian 


Dra. Widia Pekerti, M.Pd. 
0274.548202 / 08122691251 

Kampus Universitas Negeri Jakarta 
Pendidikan Seni Musik 


■ Riwayat Pekerjaan/Profesi dalam 10 Tahun Terakhir: 

Dosen Luar Biasa di Universitas Negeri Jakarta Jurusan Seni Musik (2009-sekarang). 


■ Riwayat Pendidikan Tinggi dan Tahun Belajar: 

1. S2: Teknologi Pendidikan UNJ Jakarta, 1997. 

2. S1: Pendidikan Seni Musik IKIP Jakarta, 1971. 


■ Judul Buku yang Pernah Ditelaah (10 Tahun Terakhir): 

1. Buku Seni Budaya SMP-SMA November 2014 

2. Buku Seni Budaya SMP-SMA Desember 2015 

3. Buku Tematik (Seni Budaya) Desember 2015 

4. Buku Tematik (Seni Budaya) Januari 2016 

■ Judul Penelitian dan Tahun Terbit (10 Tahun Terakhir): 

1. Studi Lagu-Lagu Bernafaskan Kedaerahan dan Perjuangan untuk Pendidikan Keluarga, Direktorat 
PAUD dan Keluarga, Dikdasmen, 2016. 

2. Studi banding pendidikan di Indonesia; Suny at Albany University, NX 1995 dan 1996, Otago 
University 2004 dan Nanyang University, 2006. 

3. Penelitian mandiri, antara lain: Musik Balita di TK Ora Et Labora 2004-2006; Kursus Musik untuk 
Balita di Eduart 2002-2004 dan di Yamuger 2010 - sekarang; serta Penelitian pada Bayi, 2009 
hingga kini. 

4. Penelitian-penelitian seni dan budayatahun di Indonesia yang kondusif dalam Pembudayaan 
P4 (1982-1990). 

5. Penelitian: Pengaruh Hasil PembelajaranTerpadu Matematikdan Musikterhadap Hasil Belajar 
Matematik murid Kelas 1 SD.Thesis: IKIR Jakarta. 1997. 

6. Penelitian Pengaruh Pembelajaran Folk Song terhadap Minat Seni Musik di SMP Regina Pacis 
Jakarta, Skripsi: IKIP, Jakarta 1971. 





Nama Lengkap 
Telp Kantor/HP 
E-mail 

Akun Eacebook 
Alamat Kantor 
Bidang Keahlian 


Dr. Rita Milyartini, M.Si. 
0222013163/081809363381 
ritamilyartini@upi.edu 

Jl. Dr. Setiabudi 229 Bandung 40151 
Pendidikan Musik 


■ Riwayat Pekerjaan/Profesi dalam 10 Tahun Terakhir: 

1. Dosen di Departemen Pendidikan Musik FPSD UPI 

2. Dosen di Program Studi Pendidikan Seni Sekolah Pascasarjana UPI 

3. Peneliti Pendidikan Seni khususnya pendidikan Musik 

■ Riwayat Pendidikan Tinggi dan Tahun Belajar: 

1. S3: Pendidikan Umum/Nilai/ Universitas Pendidikan Indonesia (2007-2012) 

2. S2: Kajian Wilayah Amerika/ Universitas Indonesia (1998 -2001) 

3. S1: FPBS/Pendidikan Musik/IKIP jakarta (1983 -1987) 

■ Judul Buku yang Pernah Ditelaah (10 Tahun Terakhir): 

1. Buku teks tematik SD (thn 2013) 

2. Buku non teks (Tahun 2011,2012, 2015) 

3. Buku teks SD, SMP dan SMA (2015) 

■ Judul Penelitian dan Tahun Terbit (10 Tahun Terakhir): 

1. Model Pendidikan Life Skill Belajar Mandiri untuk Meningkatkan Penguasaan Teknik Vokal 
Mahasiswa Peserta Mata Kuliah Vokal 3 di Prodi Musik UPI (2008). 

2. Pengembangan Model Pendidikan Seni Bagi Siswa Berkebutuhan Khusus (tahun 1) (2010). 

3. Pengembangan Model Pendidikan Seni Bagi Siswa Berkebutuhan Khusus (tahun 2) (2011). 

4. Kombinasi Active Learning dan Self Training, untuk Memperbaiki Audiasi Tonal Minor Mahasiswa 
Peserta Mata Kuliah Vokal 2 Jurusan Pendidikan Seni Musik UPI (2011). 

5. Pengembangan Model Pendidikan Seni Bagi Siswa Berkebutuhan Khusus (tahun 2) (2012). 

6. ModelTransformasi Nilai Budaya Melalui Pendidikan Seni di Saung Angklung Udjo untukKetahanan 
Budaya (disertasi) (2012). 

7. Pemanfaatan Angklung untuk Pengembangan Bahan Pembelajaran Tematik Jenjang Sekolah 
Dasar Berbasis Komputer (2013). 

8. Model PembelajaranTeknikVokal Berbasis Ornamen Vokal Nusantara (tahun pertama) (2015). 

9. Model PembelajaranTeknikVokal Berbasis Ornamen Vokal Nusantara (tahun kedua) (2016). 

10. Pengembangan Usaha Bidang Seni dan Budaya di Kota Bandung (2016). 





Buku Guru SD/Ml Kelas V 



Nama Lengkap 
Telp. Kantor/HP 
E-mail 

Akun Eacebook 
Alamat Kantor 

Bidang Keahlian 


: Dr. Mittahul Khairah A., S.S., M.Hum.,M.Phil 
:081241065431 
: hera_unj@yahoo.co.id 
: hera miftahul khairah 

: Program Studi Sastra Indonesia Eakultas Bahasa dan Seni Universitas Negeri 
Jakarta. 

: Linguistik 


■ Riwayat Pekerjaan/Profesi dalam 10 tahun terakhir: 

1. Dosen Tetap Universitas Negeri Jakarta, Jurusan Bahasa dan Sastra Indonesia (2006-sekarang) 

2. Dosen Pascasarjana Universitas Negeri Jakarta (2013-sekarang). 

3. Dosen Luar Biasa untuk mata kuliah Bahasa Indonesia di POLTEKES Jakarta 3 (tahun 2009-sekarang). 

4. Dosen Luar Biasa mata kuliah Bahasa Indonesia di Sekolah Tinggi llmu Statistik (2006-2007). 

5. Dosen Luar Biasa mata kuliah Bahasa Indonesia Akedemi Keperawatan RSPAD Gatot Soebroto 
(2008-sekarang). 

6. Dosen Luar Biasa Mata Kuliah Bahasa Indonesia Politeknik Departemen Kesehatan Rl (2008-2012). 

7. Dosen/Tutor PGSD UniversitasTerbuka Jakarta (2006-2007). 


■ Riwayat Pendidikan Tinggi dan Tahun Belajar: 

1. S3: Program Studi Pendidikan Bahasa Indonesia, Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) Bandung 
(2007 - 2012) dengan beasiswa IMHERE DIKTI. 

2. S2: Program Studi llmu Lingusitik (Indonesia), Universitas Gadjah Mada (2002 - 2004) dengan 
beasiswa Ford Poundation. 

3. S2: Program Studi llmu FilsafaL Universitas Gadjah Mada (2004 - 2008) dengan beasiswa DIKTI 

4. S1: Fakultas Adab dan Humaniora, Jurusan Bahasa dan Sastra, Universitas Islam Negeri Yogyakarta 
(1998-2002). 

5. S1: Fakultas llmu Sosial, Jurusan Pendidikan Sejarah, Universitas Negeri Yogyakarta (2000-...). 

■ Judul Buku yang Pernah Ditelaah (10 Tahun Terakhir): 

Buku Bunga Rampai"lndustri Kreatif Berbasis Bahasa dan sastra Indonesia". 

■ Judul Penelitian dan Tahun Terbit (10 Tahun Terakhir): 

1. Model Pengembangan Gramatika Bahasa Indonesia Berbasis Genre. 2015. (Ketua, Hibah Bersaing 
DIKTI). 

2. Model Teks llmiah Berbasis Korpus. 2015. (Ketua, Penelitian Fakultas DIPA PNBP UNJ). 

3. Pelacakan Lulusan Program Studi Sastra Indonesia. 2015. (Ketua, Penelitian Fakultas DIPA PNBP 
UNJ). 

4. Pengintegratifan Kreativitas Sebagai Soft Skill dalam Pembelajaran Bahasa dan Sastra Indonesia. 
2013. (Anggota Penelitian Fundamental, DIKTI). 

5. Pengembangan Model Materi Ajar Bahasa Bantu di Jurusan Bahasa dan Sastra Indonesia UNJ. 2013 
(Ketua, Penelitian Fakultas DIPA PNBP UNJ). 

6. Model Pemaknaan Teks Berbasis Language Game di Jurusan Bahasa dan Sastra UNJ. 2013. (Ketua, 
Penelitian Fakultas DIPA PNBP UNJ). 



7. Representasi Ideologi Gender dalam Cerpen Kompas 2011: Analisis Wacana Kritis (Ketua, Penelitian 
Pakultas 2012 dana DIPA PNBP UNJ). 

8. Penelitian Bahan Ajar Sintaksis Pungsional. 2012. (Ketua, Hibah Penelitian Bahan Ajar UNJ). 

9. Pengembangan Materi Ajar Sintaksis Berbasis Linguistik Pungsional. 2010. (Hibah Disertasi Doktor 
DIKTI). 

10. Model Pemetaan Kreativitas Pembelajaran Bahasa Indonesia di SD,SMRSMA. 2009 (Anggota, 
Penelitian pakar DIPA PNBP UNJ). 

11. Pengembangan Model Pembelajaran Membaca Permulaan di SD. Penelitian. 2008 (Anggota, 
Penelitian Pakultas DIPA PNBP UNJ). 

12. Pemanfaatan Asumsi-Asumsi Lingusitik Pungsional Bagi Pengajaran Sintaksis di Jurusan Bahasa 
dan Sastra UNJ. 2009. (Ketua, Penelitian Dana Imhere) 

13. Strategi Pembelajaran Jeremy Harmer dan Implikasinya bagi Peningkatan Pengajaran Bahasa 
Indonesia di SMA. 2009. (Ketua, Penelitian Pemula LEMLIT UNJ). 

14. Studi Pelacakan Lulusan Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia FBS UNJ. 2006 
(Anggota, Penelitian Eakultas DIPA PNBP UNJ). 

15. Unsur-Unsur Politik dalam Puisi Kholil Bisri, Tinjauan Hermeneutik. 2008. (Anggota, Penelitian 
Eakultas DIPA PNBP UNJ). 


Nama Lengkap 
Telp. Kantor/HP 
E-mail 

Akun Eacebook 
Alamat Kantor 


Prof. Dr. Mulyana, M.Pd. 

mly@jakartaphysicaleducation.com 

Kompleks UNJ, Rawamangun, Jakarta Timur 
dan Seni, Universitas Negeri Yogyakarta, Kampus 
Karangmalang Yogyakarta 


■ Riwayat Pekerjaan/Profesi dalam 10 Tahun Terakhir: 
Dosen Eakultas llmu Keolahragaan, UNJ. 

■ Riwayat Pendidikan Tinggi dan Tahun Belajar: 

1. S3: Pendidikan Olahraga, UNJ (2003) 

2. S2: Pendidikan Olahraga, UNJ (1997). 

3. S1: Pendidikan Olahraga, UNJ (1988). 

■ Judul Buku yang pernah ditelaah (10 tahun terakhir): 

1. Buku Tematik SD/MI Kelas I 

2. Buku Tematik SD/MI Kelas V 

■ Judul Penelitian dan Tahun Terbit (10 Tahun Terakhir): 

Tidakada 





Buku Guru SD/Ml Kelas V 




Nama Lengkap 

Tilp/HP 

E-mail 

Akun Eacebook 
Alamat Kantor 
Bidang Keahlian 


Dr. Rahmat, M.Si. 

081220045876 
rawides@yahoo.com 
Rahmat Andeskar 

Departemen PKn UPI Jln. Setiabudhi No. 229 Bandung 
Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan 


■ Riwayat Pekerjaan/Profesi dalam 10 Tahun Terakhir: 

1. Sejak tahun 1986 sampai sekarang bekerja sebagai tenaga pengajar tetap di Departemen PKn 
PPIPS UPI Bandung dengan jabatan fungsional Lektor Kepala dan Golongan IVc. 

2. Memberi kuliah di PGSD pada mata kuliah Konsep Dasar PKn dan Pembelajaran PKn SD, 

3. Tutor pada mata kuliah Materi dan Pembelajaran PKn SD (UPBJJ Bandung UniversitasTerbuka), 

4. Pernah mengajar mata kuliah Pendidikan Pancasila di Polban Bandung dan IGGI (sekarang 
UNIKOM). 

5. Tahun 2004 menjabat anggota senat PPIPS perwakilan jurusan PKn 

6. Tahun 2007-2010 menjadi Ketua jurusan PKn PPIPS UPI 

■ Riwayat Pendidikan Tinggi dan Tahun Belajar: 

1. S3: Program studi PKn SPs UPI Bandung (2009-2015) 

2. S2: Prodi studi llmu-ilmu sosial BKU ilmu Administrasi Negara UNPAD Bandung (1999-2004) 

3. S1: Jurusan PMPKN PPIPS IKIP Bandung (1980 -2005) 

■ Judul Buku yang pernah ditelaah (10 tahun terakhir): 

Tidakada 

■ Judul Penelitian dan Tahun Terbit (10 Tahun Terakhir): 

1. Tahun 2006 meneliti tentang Studi terhadap Efektivitas penggunaan Dana Alokasi Khusus (DAK) 
Bidang Pendidikan (anggota), yang didanai Ditjen Manajemen Dikdasmen; 

2. tahun 2009 melakukan penlitian tentang dampak sertihkasi guru melalui jalur penilaian portofo- 
lioterhadap pengembangan kompetensi kewarganegaraan guru PKn di Kota Bandung (anggota), 

3. Tahun 2009 meneliti tentang Model Pembelajaran interaktif untuk meningkatkan kemampuan 
berpikir kritis mahasiswa. 

4. Pada tahun 2010 terlibat dalam penelitian tentang Dampak Otonomi Daerah terhadap Pemban- 
gunan Pendidikan di Jawa Barat (anggota). 

5. Pada tahun 2011 meneliti tentang Kinerja guru PKn dalam membangun karakter siswa SMP 
(ketua), 

6. Tahun 2012 meneliti tentang Model Pembelajaran PKn berbasis Living Values Education untuk 
Pengembangan Karakter Mahasiswa 

7. Tahun 2012 meneliti Model Pembelajaran Berbasis Budaya untuk Pengembangan Karakter Maha- 
siswa. 

8. Tahun 2013 meneliti tentang Pengembangan Living Values Education dalam Pembelajaran untuk 
Pembentukan Karakter Peserta Didik". 




9. Tahun 2014 meneliti tentang Bahan ajar PKn berbasis nilai-nilai kehidupan untuk mengembang- 
kan karakter mahasiswa 

10. Tahun 2015 meneliti tentang implementasi gerakan sosial-kultural kewarganegaraan bagi 
pengembangan karakter siswa 

11. Tahun 2015 meneliti tentang pengembangan multimedia interaktif dalam pembelajaran PKn 
berbasis nilai untuk pembentukan karakter mahasiswa. 


Nama Lengkap : Daru Wahyuni 

Telp Kantor/HP : 0274-586168 psw 387 / HP: 081578705969 
E-mail : daruwahyuni@yahoo.co.id 

Akun Eacebook : darutpe 

Alamat Kantor : Jurusan Pendidikan Ekonomi, FE UNY, Kampus 

Karangmalang Yogyakarta 
Bidang Keahlian : Pendidikan Ekonomi 

■ Riwayat Pekerjaan/Profesi dalam 10 Tahun Terakhir: 

Dosen pada Prodi Pendidikan Ekonomi Pakultas Ekonomi Universitas Negeri Yogyakarta dariTahun 
1995 - sekarang 

■ Riwayat Pendidikan Tinggi dan Tahun Belajar: 

1. 52: llmu Ekonomi dan Studi Pembangunan, Magister Sain, Program Pasca Sarjana Universitas 
Gadjahmada Yogyakarta (1997-2001 ) 

2. S1: llmu Ekonomi dan Studi Pembangunan, Pakultas Ekonomi, Universitas Gadjahmada 
Yogyakarta (1987 - 1992) 

■ Judul Buku yang Pernah Ditelaah (10 Tahun Terakhir): 

Tidakada 

■ Judul Penelitian dan Tahun Terbit (10 Tahun Terakhir): 

1. Kajian Pengembangan Sistem Manajemen Perawatan dan Penataan Sarana Prasarana Sekolah 
Menengah Kejuruan 

2. Pendapat Mahasiswa Pendidikan Ekonomi terhadap Kinerja Jurusan Pendidikan Ekonomi FISE 
UNY 

3. Penerapan Metode Pembelajaran Simulasi untuk Meningkatkan Aktivitas dan Prestasi Belajar 
Ekonomika Mikro 



4. Analisis Konsumsi Ikan, Daging Sapi, dan Daging Ayam Sebagai Makanan Sumber Protein He- 
wani pada Rumah Tangga di Indonesia. 

5. Studi Eksplorasi Program Dana Penguatan Modal pada Pelaku Usaha di Kabupaten Sleman 

6. Analisis Perbandingan Kinerja Keuangan Perbankan Syariah dan Perbankan Konvensional (Studi 
pada Perbankan di Provinsi DIY Periode 2009 - 2013) 

7. AnalisisTingkat Pengembalian lnvestasi Pendidikan di DIY 

8. Daya Saing,Tingkat Keterserapan, dan Relevansi Lulusan Pendidikan Ekonomi FE UNY dalam 
Dunia Kerja 

9. Persepsi Pegawai Universitas Negeri Yogyakarta Terhadap Badan Usaha Koperasi 

10. Studi Mengenai Pelaksanaan Program PPG SM-3TPada Prodi Pendidikan Ekonomi 

11. Studi Implementasi Student Company di Sekolah Menengah Atas/Kejuruan Kabupaten Sleman 

12. Pengaruh PendidikanTerhadap Pengurangan Kemiskinan Di Daerah Istimewa Yogyakarta 


Nama Lengkap 
Telp. Kantor/HP 
E-mail 

Akun Eacebook 
Alamat Kantor 
Bidang Keahlian 


Drs. Eddy Budiono, M.Pd. 

(0341 )551312 / 081343408113. 
eddymatum@gmail.com. 

Jl. Semarang 5, Malang. 
Pendidikan Matematika. 


■ Riwayat Pekerjaan/Profesi dalam 10 tahun terakhir: 

1. 1988 - sekarang, Dosen Jurs. Matematika Univ.Negeri Malang. 

2. 2003- 2007, Counsultant in Managing Basic Education Project (MBE) USAID. 

3. 2008 - 2011, Counsultant in Mainstreaming Good Practices Basic Education (MGPBE) UNICEE. 

4. 2013 - sekarang,Trainer in PRIORITAS Project USAID. 

5. 2011 - sekarang, Konsultan di Direktorat Pembinaan Sekolah Dasar Kemendikbud. 

■ Riwayat Pendidikan Tinggi dan Tahun Belajar: 

1. S2, IKIP Malang Jurusan Pendidikan Matematika SD, lulus tahun 1997 

2. Sl, Universitas Padjadjaran Bandung Jurusan Statistika, tahun 1987. 

■ Judul Penelitian dan Tahun Terbit (10 Tahun Terakhir): 

1. Pemotongan Uji Banding Peluang Sekuensial, 2004. 

2. Menentukan Hubungan antara Dua Sistem Dinamik Linier atas Suatu Lapangan (Eields) yang 
merealisasikan Suatu Barisan Matriks atas Lapangan, 2004. 





3. Pengaruh Kemampuan Awal Matematika, Motivasi Memilih Jurusan, dan Motivasi Berprestasi pada 
Penguasaan Materi Kuliah Kalkulus 1,2005. 

4. Pembelajaran Berorientasi Struktur pada matakuliah Kalkulus, 2012. 

5. Pengembangan Pembelajaran Matematika Berbasis Masalah Melalui Computer Based Instruction 
Siswa Kelas Unggulan Sekolah Dasar, 2014. 

6. Pembelajaran Kalkulus Berbasis Konstruktivisme dan Pengaruhnya pada Kemampuan Pembuktian 
Mahasiswa Prodi Pendidikan Matematika, 2015. 


Nama Lengkap 
Telp. Kantor/HP 
E-mail 

Akun Eacebook 
Alamat Kantor 
Bidang Keahlian 


: Eilia Prima Artharina M.Pd. 

: hliaprima @yahoo.com. 

: Universitas PGRI Semarang 

: telaah kurikulum, media pembelajaran dan Pendidikan IPA SD 


■ Riwayat Pekerjaan/Profesi dalam 10 tahun terakhir: 

1. 1988 - sekarang, Dosen Jurs. Matematika Univ.Negeri Malang. 

2. 2003- 2007, Counsultant in Managing Basic Education Project (MBE) USAID. 

3. 2008 - 2011, Counsultant in Mainstreaming Good Practices Basic Education (MGPBE) UNICER 

4. 2013 - sekarang,Trainer in PRIORITAS Project USAID. 

5. 2011 - sekarang, Konsultan di Direktorat Pembinaan Sekolah Dasar Kemendikbud. 

■ Riwayat Pendidikan Tinggi dan Tahun Belajar: 

1. S2, IKIP Malang Jurusan Pendidikan Matematika SD, lulus tahun 1997 

2. Sl, Universitas Padjadjaran Bandung Jurusan Statistika, tahun 1987. 

■ Judul Buku yang Pernah Ditelaah (10 Tahun Terakhir): 

1. Buku TematikTerpadu Kurikulum 2013. Buku Guru dan Buku Siswa Kelas I Tema 5, Kemendikbud 

2. Buku TematikTerpadu Kurikulum 2013. Buku Guru dan Buku Siswa Kelas 1 Tema 8, Kemendikbud 

3. BukuTematikTerpadu Kurikulum 2013. Buku Guru dan Buku Siswa Kelas IVTema 6 ,Kemendikbud 

4. BukuTematikTerpadu Kurikulum 2013. Buku Guru dan Buku Siswa Kelas VTema 1, Kemendikbud 

5. Telaah KD dan Indikator Buku Guru dan Buku Siswa, Kemendikbud 

6. Buku TematikTerpadu Kurikulum 2013. Buku Guru dan Buku Siswa Kelas IVTema 4, Kemendikbud 

7. BukuTematikTerpadu Kurikulum 2013. Buku Guru dan Buku Siswa Kelas VTema 2 

8. Buku Tematik Terpadu Kurikulum 2013. Buku Guru dan Buku Siswa Kelas VI Tema 5 



■ Judul Penelitian dan Tahun Terbit (10 Tahun Terakhir): 

1. Pengembangan Alternative Assessment Berbasis Jejaring Sosial Pacebook sebagai Upaya 
MembentukSikap Komunikatif dan Kritis 

2. Pemanfaatan Virtual lnteractive Microbiology Laboratory Untuk Meningkatkan Kemampuan 
GenerikSains Mahasiswa PGMIPABI Pendidikan Matematika 

3. Pengembangan Model Pembelajaran IPA Berbasis Kearifan Lokal dan ICT pada SiswaTuna Grahita 
diSLB 

4. Pengembangan Pendidikan Karakter Melalui Model Pembelajaran Sains Berbasis Permainan 
Tradisional 

5. Pengembangan Media Pembelajaran IPA Berbasis Game-Offline Pada Siswa SMP Di Kota Semarang 

6. Pengembangan Bahan AjarTematik Kurikulum 2013 Berbasis Computer Assited Instruction (CAI) 
bagi Siswa SD Sebagai Pendukung Kompetensi Berimbang 

7. Kajian Nilai Karakter dan HOT's Pada Bahan Ajar dan Media lnteraktif Sains SD dan SMP di Jawa 
Tengah 


Nama Lengkap 
Telp. Kantor/HP 
E-mail 

Akun Eacebook 
Alamat Kantor 
Bidang Keahlian 


Dr. Sri Sulistyorini^M.Pd. 

boendha_rini@yahoo.co.id 

Unnes Semarang 

Imu Pengetahuan Alam (IPA). 


■ Riwayat Pekerjaan/Profesi dalam 10 tahun terakhir: 

■ Riwayat Pendidikan Tinggi dan Tahun Belajar: 

■ Judul Buku yang Pernah Ditelaah (10 Tahun Terakhir): 

■ Judul Penelitian dan Tahun Terbit (10 Tahun Terakhir): 





Nama Lengkap 
Telp Kantor/HP 
E-mail 

Akun Eacebook 
Alamat Kantor 
Bidang Keahlian 


: Drs. Mu'arifin, M.Pd 

: 0341 551312/08123368760/085785417891 
: muarifin_ikor@yahoo.com 
: raden muarihn 

: Jl. Semarang 5 Malang-Jawa Timur 
: Pembelajaran Pendidikan Jasmani 


■ Riwayat PekerJaan/Profesi dalam 10 tahun terakhir: 

1. 2010 - 2016: Dosen di Universitas Negeri Malang 

2. dst. 

■ Riwayat Pendidikan Tinggi dan Tahun Belajar: 

1. S3: dalam proses 

2. S2: Pendidikan Olahraga Universitas Negeri Surabaya (1998-2001) 

3. S1: Pendidikan Olahraga dan Kesehatan-FIP- IKIP Malang (1984-1989) 

■ Judul Buku yang Pernah Ditelaah (10 Tahun Terakhir): 

1. Dasar-dasar Pendidikan Jasmani 

2. Penilaian dalam Pembelajaran Pendidikan Jasmani 

■ Judul Penelitian dan Tahun Terbit (10 Tahun Terakhir): 

Tidakada 





Buku Guru SD/Ml Kelas V 



I Profil Editor 


Diunduh cian 


Nama Lengkap 
Telp Kantor/HP 
E-mail 

Akun Eacebook 
Alamat Kantor 
Bidang Keahlian 


: Eatmi Septi Sari S.Si 
: (0251) 8240628 /08567968056 
: fatmiseptisari@gmail.com 
: septisari 

: Jl Rancamaya Km 1 No. 47 Ciawi Bogor 
: editor sains dan tematik 


■ Riwayat Pekerjaan/Profesi dalam 10 tahun terakhir: 

2006 - 2017: Staf editor di PTYudhistira Ghalia Indonesia 

■ Riwayat Pendidikan Tinggi dan Tahun Belajar: 

1. S1: Pakultas Matematika dan IPA/Jurusan Biologi/Universitas Diponegoro (2000 - 2004) 

2. S1: Sarjana Biologi UNDIP Semarang 

■ Judul Buku yang Pernah Ditelaah (10 Tahun Terakhir): 

1. Buku TeksTematikTerpadu Kelas 4 SD Kurikulum 2013Tema 8 DaerahTempatTinggalku. 2017. PT 
Yudhistira Ghalia Indonesia. 

2. BukuTeksTematikTerpadu Kelas4SD Kurikulum 2013Tema 7 Indahnya Keragaman di Negeriku. 
2017. PTYudhistira Ghalia Indonesia. 

3. Buku TeksTematikTerpadu Kelas 4 SD Kurikulum 2013Tema 5 Pahlawanku. 2016. PTYudhistira 
Ghalia Indonesia. 

4. Buku TeksTematikTerpadu Kelas 4 SD Kurikulum 2013Tema 2 Selalu Berhemat Energi. 2016. PT 
Yudhistira Ghalia Indonesia. 

5. Buku TeksTematikTerpadu Kelas 4 SD Kurikulum 2013Tema 1 Indahnya Kebersamaan. 2016. PT 
Yudhistira Ghalia Indonesia. 

6. Pintar Sains Kelas 3 SD Kurikulum 2006 Jilid A. 2016. PTYudhistira Ghalia Indonesia. 

7. Pintar Sains Kelas 3 SD Kurikulum 2006 Jilid B. 2016. PTYudhistira Ghalia Indonesia. 

8. Pintar Sains Kelas 6 SD Kurikulum 2006 Jilid A. 2016. PTYudhistira Ghalia Indonesia. 

9. Pintar Sains Kelas 6 SD Kurikulum 2006 Jilid B. 2016. PTYudhistira Ghalia Indonesia. 

10. BukuTeksTematikTerpadu Kelas 5 SD Kurikulum 2013Tema 1 Bermain dengan Benda-Benda di 
Sekitar. 2014. PTYudhistira Ghalia Indonesia. 

11. BukuTeksTematikTerpadu Kelas 5 SD Kurikulum 2013Tema 5 Bangga sebagai Bangsa Indonesia. 
2014. PTYudhistira Ghalia Indonesia. 

12. BukuTeksTematikTerpadu Kelas 5 SD Kurikulum 2013Tema 7 Sejarah Peradaban Indonesia. 2014. 
PTYudhistira Ghalia Indonesia. 

13. BukuTeksTematikTerpadu Kelas 5 SD Kurikulum 2013Tema 8 Ekosistem. 2014. PTYudhistira 
Ghalia Indonesia. 

14. BukuTeksTematikTerpadu Kelas 5 SD Kurikulum 2013Tema 9 Lingkungan Sahabat Kita. 2014. PT 
Yudhistira Ghalia Indonesia. 

15. 

16. BukuTeksTematikTerpadu Kelas 5 SD Kurikulum 2013Tema 1 Bermain dengan Benda-Benda di 
Sekitar. 2014. PTYudhistira Ghalia Indonesia. 

17. IPATerpadu KelasVIII SMP Kurikulum 2013 Jilid A. 2014. PTYudhistira Ghalia Indonesia. 

18. IPATerpadu Kelas VIII SMP Kurikulum 2013 Jilid B. 2014. PTYudhistira Ghalia Indonesia. 

19. Pendalaman BukuTeksTematikKelas4 Kurikulum 2013 Jilid A. 2014. PTYudhistira Ghalia Indone- 
sia. 

■ Judul Penelitian dan Tahun Terbit (10 Tahun Terakhir): 

Tidakada 




I Profil Ilustrator 


Nama Lengkap : 
Telp. Kantor/HP: 
E-mail : 

Akun Eacebook: 
Alamat Kantor : 

Bidang Keahlian: 


Muhammad isnaeni S.Pd 
081320956022 
misnaeni73@yahoo.co.id 
Muhammad isnaeni 

Komplek Permata Sari/Pasopati, Jl. Permatasari 1 no 14 rt 03 rw 11 

Arcamanik Bandung 

llustrator 


■ Riwayat pekerjaan/protesi dalam 10 tahun terakhir: 

1997 - sekarang: Owner Nalarstudio Media Edukasi Indonesia 

■ Riwayat Pendidikan Tinggi dan Tahun Belajar: 

S1: Pendidikan Seni dan Kerajinan UPI Bandung 1997 

■ Karya/Pameran/Eksebisi danTahun Pelaksanaan (lOTahunTerakhir): 

1. Pameran di kampus-kampus, 1991 -2000 

2. Terlibat di beberapa tim proyek animasi 

■ Buku yang Pernah dibuat llustrasi danTahunTerbit (lOTahunTerakhir): 

Sudah seribu lebih buku terbitan penerbit-penerbit besar di Indonesia 




